No. 76 Tahun LIX 
Eceran 


Rp 3.800 


LANGGANAN Rp 85.000/bulan 
12 Halaman 

12 Halaman E-paper 
INDEPENDEN DAN TEPERCAYA 


Ng Haran UMUM 


BANDUNG, KAMIS (PAHING) 4 JULI 2024 


MENKO Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan usai memimpin rapat tingkat menteri membahas penggantian Pusat Data Nasional (PDN) 2 yang diserang ran- 
somware di Jakarta, Senin (1/7/2024). Menko Polhukam menyatakan, layanan menggunakan PDNS 2 dapat aktif serta kembali normal pada Juli 2024.“ 


PikiranRakyat 


DARI RAKYAT - 


PikiranRakyat 


Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat 


OLEH RAKYAT - UNTUK RAKYAT 27 ZULHIJAH 1445 H - RAYAGUNG 1956 - HALAMAN 1 


Jokowi: 
”Backup” 


Semua 
Data Kita! 


JAKARTA, (PR).- 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menekankan tentang pentingnya ca- 
dangan data nasional sebagai lang- 
kah antisipasi insiden peretasan Pu- 
sat Data Nasional (PDN) terulang di 
kemudian hari. Presiden telah meng- 
evaluasi insiden peretasan dalam 
bentuk ransomware yang berakibat 
lumpuhnya server sejumlah lembaga 
dan kementerian. 

"Di backup semua data nasional 
kita sehingga kalau ada kejadian, ki- 
ta tidak terkaget-kaget," kata Presi- 
den Jokowi usai meresmikan ekosis- 
tem baterai dan kendaraan listrik 
Korea Selatan di Karawang, Jawa 
Barat, Rabu (3/7/2024). 

Kepala Negara menambahkan, pe- 
retasan data nasional tidak hanya 
melanda Indonesia, tapi juga sejum- 
lah negara di dunia. "Ini juga terjadi 
di negara-negara lain, bukan hanya 
di Indonesia," katanya, seperti dilan- 
sir Kantor Berita Antara. 

Dilansir dari laporan perusahaan 
keamanan siber, Surfshark, insiden 
serupa juga dialami sejumlah negara 
maju dalam beberapa tahun ter- 
akhir, seperti Amerika Serikat 
(2004), Rusia (2019), Cina (2019), 
Prancis (2021), Brasil (2020), Ing- 


BAYU PRATAMA/ANTARA 


(Bersambung ke hal. 10 kol. 1) 


Jangan Percaya 


Janji Pemulihan Data 


PAKAR keamanan siber dari Communication and 
Information System Security Research Center 
(CISSREeC), Pratama Dahlian Persadha, menelusuri 
darkweb untuk melihat laman Brain Chiper pada 
Rabu (3/7/2024). Dalam laman tersebut, terlihat 
ada jam hitung mundur menuju waktu pemberian 
kunci Pusat Data Nasional (PDN), sebagaimana 
yang dijanjikan oleh kelompok Brain Chiper. 


ADA pukul 6.00, 

terlihat jam hitung 

mundur itu adalah 

3-104:11:15:52. Prata- 
ma merasa aneh ketika melihat 
jam hitung mundur tersebut ada 
keterangan 3.104 hari lagi. Arti- 
nya, jam tersebut masih meng- 
hitung mundur sampai 8,5 tahun 
lagi. 

"Ini yang paling aneh. Mereka 
memberikan link download yang 
akan tersedia kalau countdown 
timer-nya selesai. Saat ini, count- 
down timer-nya masih menghi- 
tung mundur sampai 3.104 hari 
lagi. Artinya, link download kun- 
cinya akan available 8,5 tahun la- 
gi," katanya, Rabu (3/7/2024). 

Pratama juga menyinggung 
pengumuman kelompok Brain 
Chiper yang hanya menyebutkan 
hari Rabu akan dirilis enkripsi- 
nya. Tetapi, tidak disebutkan 
tanggal pastinya. Ia mengaku 


(Bersambung ke hal. 10 kol. 1) 


1) 


Dikutip dari berbagai sumber, disebutkan Modus ransomware, 


bahwa Brain Cipher Ransomware adalah Brain Ci, her kelompok penyebar 
kelompok peretas yang menyerang p Brain Chiper 
sistem korbannya dengan ransomware Ransomware Ransomware adalah 


jenis Lockbit. yang paling dominan 
secara global 

atau setidaknya 

di kawasan Asia 
Pasifik. Ada sekitar 
928 unggahan leak 
sites atau 23% dari 


keseluruhan global. 


Menurut perusahaan keamanan 

siber Ensign InfoSecurity, kelompok 

ini termasuk grup peretas yang rutin 
menyasar keamanan digital di Indonesia 
pada 2023, selain Scattered Spider dan 
UNC5221. 


Sumber lain ada yang 
menyebut Brain Cipher 
Ransomware adalah varian 
ransomware baru yang 
muncul tahun ini. 


Dalam kasus PDNS 
Indonesia, Brain Cipher 
meminta tebusan sebesar 
8 juta dollar AS atau setara 
dengan Rp 131 miliar, dalam 
bentuk krypto 


KENDATI bernilai sejarah, kondisi 


Cisarua, Kabupaten Bandung Barat 
justru tak terawat. Padahal, bangunan 
lawas itu diduga merupakan salah satu 

bekas pertahanan Belanda di kawasan 


Tak Terawat, Benteng 
Belanda Sadangmekar 


kehilangan orientasi keberadaan benteng 
itu. Padahal, "PR" beberapa tahun sebe- 
lumnya sempat menyambangi benteng 
tersebut. 

Rupanya, sisa-sisa bangunan pertahan- 
an tempo dulu itu sudah tertutup semak 
belukar di tepi lapangan sepak bola. Se- 
mak belukar yang tumbuh tinggi tersebut 
menutup sama sekali keberadaan benteng 
dari pandangan mata. 


benteng peninggalan Belanda 
di Kampung Cibodas Benteng, 
Desa Sadangmekar, Kecamatan 


Palu Granat 


Bandung utara. 


3 


BAMBANG ARIFIANTO/"PR" 


SEJUMLAH anak menunjukkan benteng peninggalan Belan- 
da di Kampung Cibodas Benteng, Desa Sadangmekar, Kecamat- 
an Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (2/7/2024). Kon- 
disi benteng bersejarah itu tak terawat.“ 


BANDUNG RAYA JAWA BARAT EKONOMI menemukan "bongkahan 
Waspadai Kasus Diresmikan ru 
Kekeringan Cisumdawu Pabrik Baterai š JADWAL SALAT KOTA BANDUNG sumber: in 
Disiapkan Terbesar 
HALAMAN 2 HALAMAN 4 HALAMAN 7 04:41 


NENEK tua dari Cina 
viral di media sosial. Soal- 
nya, ia tanpa sadar 
menggunakan granat ta- 
ngan tua untuk memecah- 
kan mur dan memalu pa- 
ku selama dua dekade ter- 
akhir. Dia adalah Qin 
(90) dari Xiangyang, Pro- 
vinsi Hubei. Tadinya, Oin 


APANGAN sepak bola kecil ber- 

alas tanah di Cibodas Benteng 

menjadi salah satu penanda lokasi 
keberadaan benteng Belanda. Namun, 
"PR" yang menjejakkan kaki di tempat 
tersebut pada Selasa (2/7/2024) sempat 


Sejumlah bocah yang tengah bermain 
bola menunjukkan jalur menuju benteng. 
Aksesnya cuma berupa jalan setapak di 
sisi kanan dan kiri benteng. Selepas me- 


(Bersambung ke hal. 10 kol. 1) 


logam” aneh dengan ga- 
gang kayu. Lalu, dia 
menggunakannya me- 
numbuk cabai merah, me- 
mecahkan kacang, dan 
memalu paku. Laman 
odditycentral.com mela- 
porkan, polisi Huangbao 
dengan cepat mengirim- 
kan unit khusus untuk me- 
ngamankan benda itu.“ 


v 

PikiranRakyat 
KAMIS (PAHING) 4 JULI 2024 
27 ZULHIJAH 1445 H 
RAYAGUNG 1956 


BANDUNG RAYA 


Ula 1010-1,00m TEA Pan 


(E) san ( ahangin 9 Be E a “Ns.” e a 
A Bandung 0-20 ETO p z " m m Ta yee -- 
ue o d dia dia do do dis dis dis dis dis dia dio dio Co di 
Pasaumunnya bumn oraaa oo co-o Gie dio do dia Ma Cia dis dis Lia Lis Ha Ma Ko Go do 
Pn Tn ae Mn O A 
Berawan Berawan ' Berawan ' Berawan Cerah ! Cerah ! Cerah i Cerah | Berawan ! Berawan ! Berawan | Berawan ' Berawan 


Selatan :1,50 - 2,50 m 


DOMPET kemanusiaan Pikiran Rakyat menerima titipan 
sumbangan untuk membantu korban bencana alam banjir, 
gempa bumi di provinsi-provinsi Pulau Jawa. Sumbangan uang 
dari pembaca dapat dikirimkan ke Jalan Asia Afrika No 77 Ban- 
dung atau melalui rekening Yayasan Pikiran Rakyat, Bank Man- 
diri No. 130-00-4401777-3, Bank BJB No. 0071395464001, 
Bank CIMB Niaga Syariah No. 861111001100. 


Kunjungan Turis Asing 
Meningkat 94% 


BANDUNG, (PR).- 

Jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi 
Jawa Barat meningkat 94,844 dibandingkan dengan bu- 
lan sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 
Jabar mencatat, ada 1.360 wisatawan mancanegara yang 
datang pada Mei 2024, naik dari 698 orang pada April 
2024. Peningkatan kunjungan ini secara signifikan me- 
ningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari 
sektor akomodasi hotel. 

Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel pada Mei 2024 
mencapai 42,454, meningkat 4,46 poin dari TPK April 
2024 yang sebesar 37,99%. Untuk hotel berbintang, TPK 
mencapai 52,31% pada Mei 2024, naik 5,99 poin dari 
46,32% pada April 2024. 

TPK hotel nonbintang pada Mei 2024 mencapai 
23,274, naik 0,46 poin dari 22,81% pada April 2024. Pen- 
dapatan daerah juga meningkat dari penjualan oleh-oleh, 
baik itu berupa makanan, minuman, kriya, fesyen, mau- 
pun kuliner. 

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menyatakan, 
potensi wisata di Jabar, terutama wisata alam, masih men- 
jadi daya tarik utama wisatawan mancanegara. Menurut 
dia, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan 
domestik ke Jabar didorong kemudahan akses, khususnya 
ke Bandung, dengan adanya Kereta Cepat Whoosh. 

”Wisatawan kini bisa sampai di Bandung dalam waktu 
satu jam, berkeliling, dan kembali pulang di sore atau ma- 
lam hari, membuat perjalanan semakin mudah,” ujar Bey 
di Bandung, Rabu (3/7/2024). 

Namun, menurut Bey, dampak ekonomi akan lebih 
terasa jika wisatawan menginap lebih lama. BPS mencatat 
rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang pada 
Mei 2024 adalah 1,40 malam dan di hotel nonbintang 1,07 
malam. Rata-rata lama menginap tamu asing adalah 2,19 
malam, sedangkan tamu domestik 1,31 malam. 

”Kita harus dapat menarik wisatawan untuk menginap 
lebih lama di Jawa Barat. Perlu disiapkan event atau atrak- 
si wisata yang menarik,” ucapnya. 

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa 
Barat Benny Bachtiar menegaskan bahwa setiap kabupa- 
ten dan kota harus memiliki event pariwisata dan budaya 
atau olahraga wisata bertaraf internasional. 

Selain daerah selatan Jawa Barat, kawasan utara, seperti 
Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan 
Kuningan) juga mulai menggeliat dalam menarik kunjung- 
an wisatawan mancanegara. 

Benny mencontohkan ajang yang baru-baru ini digelar 
Pemerintah Provinsi Jabar bekerja sama dengan berbagai 
pihak seperti Cycling de Jabar dan Jabar Trail Run 2024, 
yang menggabungkan olah raga dan pariwisata (sport 
tourism). (Novianti Nurulliah)*** 


KHOLID/KONTRIBUTOR "PR" 


WISATAWAN asing menikmati suasana di The Great 
Asia Afrika, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, bebe- 
rapa waktu lalu.“ 


1 TNI 
Li 


“bk 


Berawan 1 Berawan | 


Berawan | Berawan | 


DENI ARMANSYAH/KONTRIBUTOR "PR" 


FOTO udara hamparan sawah di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pertanian 


melakukan persiapan langkah-langkah bagi sektor pertanian agar tetap dapat bercocok tanam pada musim kemarau." 


Waspadai Kekeringan 


SOREANG, (PR).- 

Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta 
Dinas Pertanian untuk bersiap menghadapi 
potensi kekeringan. Termasuk menghitung 
kebutuhan penanganan dampak kekeringan 
terhadap lahan pertanian serta berkoordinasi 
dengan pihak-pihak terkait. 


”Saya minta Kepala Dinas 
Pertanian, ke depan dipre- 
diksi akan menghadapi mu- 
sim kemarau, jadi harus siap- 
siap. Persiapkan berapa ke- 
butuhan untuk penanganan 
potensi kekeringan di lahan 


saat terjadi kekeringan, para 
petani masih bisa bertani,” 
ujarnya. 

Selain itu, katanya, dalam 
menghadapi musim kemarau 
Dinas Pertanian perlu berko- 
ordinasi dengan pihak-pihak 
terkait. Contohnya dengan 
pengurus Kontak Tani Ne- 
layan Andalan (KTNA), pen- 
damping, maupun penyuluh 
pertanian lapangan (PPL). 

Dia pun berharap, hasil ra- 
pat kerja yang dilakukan KT- 
NA disinergikan dengan 
program-program Pemkab 
Bandung. 


na,” katanya. 

Selain itu, Pemkab Ban- 
dung juga telah memberikan 
bantuan hibah sebesar Rp 25 
miliar pada 2023 kepada se- 
kitar 50.000 petani. Semen- 
tara pada tahun ini dianggar- 
kan Rp 19 miliar dalam prog- 
ram kelompok tani Sibedas. 

”Pemkab Bandung juga 
memberikan layanan BPJS 
Ketenagakerjaan untuk 
87.000 petani (dari 1.219 k- 
lompok tani), dengan luas la- 
han pertanian 16.915,9 hek- 
tare. Mereka mendapatkan 
BPJS Ketenagakerjaan kare- 
na petani masuk pegawai 


Upayakan Petani Tetap Bisa Bertani 


tare. Luasan itu setara de- 
ngan 764 dari total luas la- 
han sawah di Kabupaten 
Bandung. 

Meski begitu, Dinas Per- 
tanian Kabupaten Bandung 
menghitung, pada 2023 
potensi dampak fenomena El 
Nino pada lahan pertanian di 
Kabupaten Bandung diperki- 
rakan sekitar 2.162 hektare. 

Mereka juga mencatat, 
dalam beberapa tahun ter- 
akhir luas panen padi dan 
produksi padi di Kabupaten 
Bandung terus mengalami 
penurunan, yakni antara 
0,54 sampai 5,8%. Namun, 


pertanian,” kata Dadang, Beasiswa rentan,” ungkapnya. produktivitas padi meng- 

Rabu (3/7/2024). Pemkab Bandung, kata Dadang menambahkan, alami peningkatan sebesar 
Menurut Dadang, Pemkab Dadang, juga berupaya saat inijuga disosialisasikan 0,01% hingga 0,60%. 

Bandung melakukan berba- memberikan perhatian kepa- program demplot pada lahan Sementara itu, Badan Pe- 


gai upaya untuk meningkat- 
kan produksi pertanian, di 
antaranya melakukan per- 
siapan sehingga diharapkan 
para petani masih bisa ber- 
tani atau bercocok tanam pa- 
da musim kemarau. 

Dia mencontohkan, pada 
Oktober mendatang atau 
dalam beberapa waktu ke de- 
pan, perlu diperhitungkan 
kebutuhan penanganan ke- 
keringan di sektor pertanian. 

”Mumpung APBD masih 
dibahas. Dengan harapan di 


da para petani melalui prog- 
ram pemberian beasiswa ba- 
gi anak petani. Melalui prog- 
ram itu, diharapkan akan ada 
regenerasi di kalangan petani 
Kabupaten Bandung. 

”Pada 2024 ini, Pemkab 
Bandung menggulirkan pro- 
gram beasiswa untuk 250 
orang calon mahasiswa. Ka- 
mi sudah melakukan MOU 
dengan banyak perguruan 
tinggi di Indonesia. Silakan 
mau kuliah di IPB (Institut 
Pertanian Bogor) atau di ma- 


seluas 5.000 hektare. "Kami 
tawarkan kepada petani, 
silakan lahan mana yang 
akan disiapkan. Dari awal pe- 
ngolahan sampai panen den- 
gan memanfaatkan teknologi 
pertanian,” katanya. 


Kekeringan 
Berdasarkan laporan sta- 
tistik pertanian Badan Pusat 
Statistik (BPS) pada 2022, la- 
han yang rawan terjadi ke- 
keringan di Kabupaten Ban- 
dung mencapai 23.712 hek- 


nanggulangan Bencana Dae- 
rah (BPBD) Kabupaten Ban- 
dung mencatat, pada 2023 
ada 30 kecamatan yang ter- 
dampak kekeringan. Bukan 
hanya lahan pertanian, dam- 
pak kekeringan juga terjadi 
pada sumur-sumur warga. 

Pada tahun lalu, BPBD 
Kabupaten Bandung pun 
mendistribusikan air hampir 
9,3 juta liter untuk kebutuh- 
an air bersih bagi sekitar 1,8 
juta jiwa. (Hendro Susilo 
Husodo)" 


Atraksi Lampu Bakal Ramaikan FAA 


BANDUNG, (PR).- 

Asia Afrika Menyala bakal 
meramaikan Festival Asia Af- 
rika 2024. Sesi setelah karna- 
val itu akan menampilkan 
atraksi lampu, semacam 
Bandung Light Festival se- 
belum pandemi Covid-19. 

Asisten Daerah Bidang 
Perekonomian dan Pemba- 
ngunan Kota Bandung, Eric 
M Atthaurig menyampaikan, 
Festival Asia Afrika 2024 
akan berlangsung pada 6-7 
Juli 2024. Rangkaiannya pa- 
dat, di antaranya Asia Afrika 
Menyala. 

”Terjadwal city tour dan 
beberapa agenda pada Sabtu 
(6/7/2024) pagi. Karnaval 
pada siang hingga sebelum 
magrib. Setelah jeda Magrib 
dan Isya, ada Asia Afrika Fes- 
tival Menyala, memuat atrak- 
si lampu-lampu. Belum 
memperoleh informasi de- 


PikiranRakyat 


1, Sakti Alamsyah (1966 - 1983) 
2, Atang Ruswita (1966 - 2003) 


tail, tapi menurut panitia, 
atraksi itu akan spektakuler,” 
tutur Eric di Balai Kota Ban- 
dung, Jalan Wastukancana, 
seperti dilaporkan kontribu- 
tor ”PR”, Satira Yudata- 
ma, Rabu (3/7/2024). 

Menurut Penjabat Wali 
Kota Bandung Bambang Tir- 
toyuliono, delegasi negara 
dari Asia dan Afrika menjadi 
32 negara. Bersamaan den- 
gan hal itu, turut hadir per- 
wakilan enam kabupaten 
maupun kota. 

Festival Asia Afrika, ucap 
Eric, merupakan hajat ma- 
syarakat Kota Bandung se- 
kaligus rangkaian dari Hari 
Jadi ke-214 Kota Bandung. 
Harapannya, festival itu akan 
menghadirkan banyak kun- 
jungan wisatawan. 

”Penyelenggaraan festival 
menjadi momentum reakti- 
vasi beberapa spot ruang 


ALAMAT KANTOR PUSAT: 


publik, seperti Teras Cika- 
pundung, Babakan Siliwangi, 
termasuk Cikapundung 
Riverspoti,” ucapnya. 

Menindaklanjuti hasil eva- 
luasi penyelenggaraan festi- 
val edisi tahun lalu, Eric me- 
ngatakan, bakal tersedia spot 
bagi masyarakat berfoto de- 
ngan peserta karnaval. Spot 
itu berada di Jalan Ir Soekar- 
no. 

Sementara itu, Pelaksana 
Tugas Kepala Dinas Perhu- 
bungan Kota Bandung Asep 
Kuswara menyampaikan, te- 
lah menyiapkan manajemen 
rekayasa lalu lintas bersama 
dengan Polri dan TNI. Re- 
kayasa itu hanya berlaku di 
Jalan Naripan. 

"Biasanya dua arah, sela- 
ma pelaksanaan nanti men- 
jadi satu arah saja. Prinsip- 
nya, menjadi tak bisa belok 
ke Jalan Braga pendek,” 


PEMIMPIN UMUM: H. Syafik Umar: WAKIL PEMIMPIN UMUM: Tia Yuniarti: PEMIMPIN REDAKSI I/PENANGGUNG JAWAB I: Satrya Graha Laksana: PEMIMPIN REDAKSI 
N/PENANGGUNG JAWAB II: Hazmirullah: DEWAN REDAKSI: H. Syafik Umar (Ketua Dewan Redaksi), H. Januar P. Ruswita (Ketua Harian), Tia Yuniarti, H, Perdana Alamsyah, 
H. Kartono Sarkim, Satrya Graha Laksana, Hazmirullah, Muhamad Fauzi Abdulrahman Sidig: REDAKTUR PELAKSANA: Asep Sandhy Kurniawan: KEPALA DESK: Armin Abdul 
Jabbar, Eri Mulyani, Huminca Sinaga, Kismi Dwi Astuti, Mohamad Arief Gunawan, Nuryani, Suhirlan Andriyanto: KOORDINATOR BIRO REDAKSI JAKARTA: Wina Setyawatie. 


Jin. Asia Afrika No. 77 Bandung 40111, 


ucapnya. 

Sebanyak 150 personel 
Dishub pun akan ditugaskan 
di sejumlah titik lain, yakni 
Braga Beken, Monumen Per- 
juangan Rakyat Jawa Barat, 
CFD Dago dan CFD Buah- 
batu, untuk meminimalkan 
kemacetan. 

Untuk kantong parkir 
yakni Jalan ABC, Jalan Te- 
rusan Naripan, sebagian 
Jalan Braga, Jalan Viaduct, 
Jalan Dalemkaum, Balai Ko- 
ta Bandung, Taman Dewi 
Sartika, Dinas Sumber Daya 
Air Jawa Barat, Bank Ban- 
dung, rubanah Alun-alun Ko- 
ta Bandung, area parkir be- 
lakang Kantor Pos, eks ge- 
dung Matahari. 

Bagi warga yang tak sem- 
pat datang, Dinas Komuni- 
kasi dan Informatika Kota 
Bandung menyediakan ta- 
yangan live streaming.*** 


KHOLID/KONTRIBUTOR "PR" 


PETUGAS memperbaiki lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan Asia Afrika, Kota 
Bandung, Selasa (2/7/2024) malam. Festival Asia Afrika 2024 akan diramaikan dengan 
atraksi lampu yang dinamai Asia Afrika Menyala." 


Telefon (022) 4220770 (Hunting), (022) 4201634, KOMISARIS: H. Januar P. Ruswita; DIREKTUR: Tia Yuniarti: SALES & MARKETING: Dipayana Hilman. 


r AAAA aks. (022) 4204720; STAF REDAKSI: Bambang Arifianto, Endah Asih Lestari, Eva Nuroniatul Fahas, Hendro Susilo Husodo, Irfan Subhan, Mochamad Igbal Maulud, Muhammad Ashari, Novianti 

Sirkulasi 08001401924 bebas SEN s Nurulliah, Ririn Nur Febriani, Tommi Andryandy, Windy Eka Pramudya, Yulistyne Kasumaningrum; KONTRIBUTOR: Satrio Widianto (Jakarta); Riesty Yusnilaningsih (Bekasi), 

Faks. (022) 4239774; Humas (022) 4212661; Satira Yudatama (Kota Bandung); Dewiyatini (Bandung Barat), Rishad Noviansyah (Bogor); Muhammad Ginanjar (Cianjur); Herlan Heryadie (Sukabumi); Adang Jukardi 

Pelayanan Langsung 0800-22-600 (bebas pulsa) (Sumedang); Hilmi Abdul Halim (Purwakarta); Dodo Rihanto (Karawang); Agung Nugroho (Cirebon & Indramayu); Ajun Mahrudin (Kuningan); Tati Purnawati (Majalengka); Aep 
Hendy (Garut); Aris Mohamad Fitrian, Asep Muhammad Sayefulloh (Tasikmalaya); Nurhandoko Wiyoso (Banjar & Ciamis); Agus Kusnadi (Pangandaran). 


URL: http://www.pikiran-rakyat.com 
(022) 4201634, (022) 4219194 (Hunting), E-mail: redaksi@pikiran-rakyat.com. KANTOR PERWAKILAN: 
Faks. (022) 4204497 & (022) 4240800, (022) 4212663 CIREBON: Ruko CBC Jin. Tuparev Blok D No. 8, Telefon 0231-8337784; TASIKMALAYA: Jin. Dr. Sukarjo No. 70, Telefon 0265-331947; BANTEN: Jin. Jend. Ahmad Yani No. 72 


WARTAWAN PIKIRAN RAKYAT DILENGKAPI IDENTITAS DAN TIDAK DIBENARKAN MENERIMA IMBALAN, Kota Serang, Telefon 0254 - 216123, 216124 (Hunting), 085691947385. 
SELURUH ISI MEDIA MENJADI TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB 


PENERBIT: 

PT "Pikiran Rakyat Bandung", 

Anggota SPS No. 043/1966/12/A/2002 

SIUPP No. 035/SK. MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tgl. 11 Februari 1986. 
SIC No. 016/ KAMDA/ JB74 tgl, 20-4-1974. ISSN 0215-3068 
ALAMAT REDAKSI: 

Jin Asia Afrika No. 77 Bandung 40111, Telefon (022) 4210770, 


LA 
PikiranRakyat 
KAMIS (PAHING) 4 JULI 2024 
27 ZULHIJAH 1445 H 
RAYAGUNG 1956 


BY 


BANDUNG RAYA 


KHOLID/KONTRIBUTOR "PR" 


TIM SAR gabungan melakukan pencarian korban longsor di Kampung Cigintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Selasa 
(26/3/2024) lalu. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap terjadinya potensi bencana pada masa peralihan musim atau pancaroba.“ 


Masa Pancaroba 


Waspadai Potensi Bencana di Jabar 


BANDUNG, (PR).- 


Dalam sepekan terakhir, hujan turun 

cukup intens di wilayah Bandung Raya. 
Beberapa informasi menunjukkan adanya 
bencana alam akibat hujan deras itu. Padahal, 
saat ini telah memasuki musim kemarau. 


Dilansir dari signature.- 
bmkg.go.id, dinamika cuaca 
skala lokal di Bandung Raya 
terdapat beberapa pengaruh 
lokal yang mendukung po- 
tensi pertumbuhan awan 
konvektif yakni kelembapan 
udara pada lapisan 850 mb 
dan 700 mb wilayah Ban- 
dung Raya relatif lembap 
yaitu 554-964. 

Lalu, analisis streamline 
menunjukkan wilayah Ban- 
dung Raya didominasi angin 
timuran (monsun Australia) 
yang membawa massa udara 
dingin dan kering, sehingga 
suhu pada pagi hari dingin 
dan siang hari panas, serta 


pada sore/malam hari masih 
berpotensi hujan. 

Saat ini, di dasarian I Juli 
2024, wilayah Bandung Raya 
sudah memasuki awal mu- 
sim kemarau. Ditandai de- 
ngan sudah masuknya angin 
timuran (monsun Australia), 
masih adanya pertumbuhan 
awan rendah (kumulus) yang 
dapat tumbuh menjadi awan 
konvektif (kumulonimbus) 
signifikan yang berpotensi 
hujan dengan intensitas ri- 
ngan hingga sedang yang da- 
pat disertai petir/kilat dan 
angin kencang dalam skala 
lokal dan durasi singkat 

Pada 4 Juli, kondisi cuaca 
di Bandung Raya umumnya 
berawan. Ada potensi hujan 
ringan hingga sedang pada 
siang, sore hari, dan malam 
hari di Bandung bagian 
utara, barat, timur, tengah, 
dan selatan. Suhu berkisar 
19,4-29,4 derajat Celsius. Ke- 
lembapan 604-944. Angin 
pada umumnya tenggara de- 


ngan perkiraan kecepatan 5- 
18 km perjam. 

Badan Meteorologi, Klima- 
tologi, dan Geofisika (BMKG) 
pun mengimbau masyarakat 
di sebagian wilayah Jabar, 
termasuk Bandung Raya, 
agar tetap waspada terhadap 
terjadinya potensi dampak 
cuaca buruk yang terjadi pa- 
da masa peralihan (pancaro- 
ba) dari musim hujan ke 
musim kemarau. 

Antara lain hujan dengan 
intensitas ringan hingga lebat 
yang disertai petir/kilat dan 
angin kencang, potensi pu- 
ting beliung, dan potensi hu- 
jan es yang bisa mengakibat- 
kan bencana hidrometeoro- 
logis berupa genangan, ban- 
jir, longsor, pohon tumbang, 
serta dampak kerusakan lain. 


Desa tangguh 


Menyikapi hal tersebut, 
Sekretaris Daerah Provinsi 
Jawa Barat, Herman Suryat- 
man mendorong hadirnya 


desa-desa di Jabar yang 
tangguh terhadap kebenca- 
naan. Dengan masyarakat 
yang sadar terhadap keben- 
canaan dan potensi bencana 
di lingkungannya, maka ke- 
waspadaan itu diharapkan 
dapat meminimalkan korban 
maupun kerugian. 
”Sehingga manajemen pe- 
nanggulangan bencana di Ja- 
bar bisa optimal. Sebaik- 
baiknya cara adalah pence- 
gahan. Oleh karena itu, 
BPBD Jabar akan memberi- 
kan fokus terkait pentingnya 
pencegahan bencana,” kata 
Herman, Rabu (3/7/2024). 
Pihaknya bersama dengan 
BPBD kabupaten kota men- 
dorong agar desa tangguh 
bencana bisa optimal. ”Mu- 
dah-mudahan di Jawa Barat 
tidak ada bencana. Kalaupun 
terjadi, kita harus siap meng- 
hadapinya, maka kita harus 
mempunyai kesiapsiagaan 
dan kewaspadaan,” ujarnya. 
(Novianti Nurulliah)*** 


Mulai Hujan, Harga Sayuran 


BANDUNG, (PR).- 

Meski harga komoditas sa- 
yuran mengalami penurunan 
di pasar tradisional yang ada 
di Kota Bandung, tetapi har- 
ganya tetap tinggi. Contoh- 
nya, cabai rawit dan cabai 
merah kriting. 

"Ketika Iduladha, harga 
cabai rawit dan cabai merah 
keriting sempat tinggi. Bah- 
kan sempat menginjak harga 
Rp 80.000. Namun seka- 
rang, sudah turun, tapi har- 
ganya masih juga tinggi yaitu 
di angka Rp 40.000 per kilo- 
gramnya,” kata Nita, salah 
seorang pedagang di Pasar 
Kosambi, Jalan Gatot Subro- 
to, Kota Bandung, Rabu 


(3/7/2024). 

Menurut Nita, harga yang 
masih tinggi pun terjadi pada 
harga bawang merah. Meski 
sempat menginjak angka Rp 
48.000 per kilogramnya, kini 
sudah mengalami penurun- 
an. Hanya, penurunannya 
tidak terlalu signifikan. 

”Harga bawang sekarang 
Rp 38.000 per kilogram. Se- 
dangkan yang turunnya ba- 
nyak adalah tomat. Sebelum- 
nya, harganya sempat men- 
capai Rp 30.000 per kilo- 
gram saat Iduladha. Seka- 
rang hanya Rp 14.000,” kata 
Nita. 

Harga sayuran pun meski 
sebagian turun tetapi ada ju- 


ga yang mengalami kenaik- 
an. Salah satunya adalah 
kentang. "Kentang mengala- 
mi kenaikan tetapi tidak be- 
sar. Sebelumnya harganya 
Rp 25.000 per kilogram. Se- 
karang sudah Rp 26.000 per 
kilogramnya,” kata Nita. 

Mahalnya harga-harga sa- 
yuran ini juga dikeluhkan 
oleh Nita. Pasalnya, hal itu 
menjadikan omzet penjualan 
menurun. Terlebih kini ba- 
nyak pembelian sayur-sayur- 
an secara daring. 

Hal senada dikemukakan 
pedagang sayuran lainnya, 
Asep yang biasa berjualan 
berkeliling di wilayah Pasir- 
koja. Disebutkannya, kenaik- 


Masih Tinggi 


an harga sayuran memang 
terjadi pada Iduladha, bah- 
kan sempat tidak turun sela- 
ma dua minggu setelahnya. 
”Cabai pun sempat masih 
tinggi di angka Rp 65.000 
pada dua minggu lalu. Seka- 
rang sudah sedikit murah. 
Kebetulan harganya kini su- 
dah sekitar Rp 40.000. Na- 
mun saya kan jual keliling. 
Jadi jualannya dilebihin se- 
dikit harganya,” katanya. 
Asep pun mengaku karena 
harga sempat tinggi maka 
penjualannya pun menurun 
saat itu. Namun kini karena 
sudah hampir stabil maka 
omzet jualan hariannya se- 
makin membaik beberapa 


hari terakhir. 

”Inginnya sih harganya 
normal lah, tidak terlalu ma- 
hal. Kalau mahal kadang 
yang beli ibu-ibu sedikit. 
Bahkan kalau membeli, ka- 
dang nawarnya suka tidak 
masuk akal,” ucapnya. 

Asep berharap, pada mu- 
sim pancaroba ini, keterse- 
diaan sayuran, khususnya di 
Kota Bandung tetap terjaga. 
Ini karena sebenarnya ba- 
nyak sayuran yang bisa di- 
ambil dari Kabupaten Ban- 
dung dan Bandung Barat. 
Hanya, terkadang banyak 
yang telah dipesan super- 
market besar. (Mochamad 
Iqbal Maulud)*** 


Tingkatkan Kapasitas dan Kapabilitas 


BANDUNG - Sebanyak 178 pegawai pemerintah dengan per- 
janjian kerja (PPPK) tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah 
Kota Bandung mengikuti Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika. 
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan menye- 
butkan, peningkatan kompetensi merupakan bagian hak dan ke- 
wajiban PPPK, sebagaimana pegawai negeri sipil (PNS). PPPK 
maupun PNS mesti fokus untuk mengabdi kepada masyarakat. 
"Penting untuk tidak mencari perbedaan PNS dengan PPPK. 
PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS. Salah 
satunya peningkatan kompetensi. Orientasi menjadi titik awal un- 
tuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas demi melaksanakan 
tugas di lingkup Pemkot Bandung,” ucap Dharmawan, saat mem- 
berikan arahan pada Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika untuk 
PPPK di Jalan Cihampelas, Kota Bandung, sebagaimana dila- 
porkan kontributor "PR" Satira Yudatama, Rabu (3/7/2024). 
Orientasi yang berlangsung pada 1-4 Juli itu bertujuan mem- 
perkenalkan tugas dan fungsi, standar organisasi, nilai, dan etika 
kerja. Harapannya, peserta orientasi dapat bekerja dengan 
penuh semangat untuk memberikan pelayanan terbaik, dan 
berkontribusi nyata bagi masyarakat Kota Bandung. *** 


Truk Pengangkut BBM Seruduk Carry 


NGAMPRAH - Kecelakaan kendaraan terjadi di Jalan Raya 
Cipatat, Kampung Warungtiwu, RT 2 RW 1, Desa Ciptaharja, 
Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (3/7/- 
2024). Truk pengangkut bahan bakar minyak dengan nomor 
polisi B 9580 SFU menyeruduk mobil jenis carry D 1372 XF. 
Mobil nahas tersebut pun hancur. Kecelakaan terjadi sekira 
pukul 9.00. Ridwan Hudaya (43), warga Warungtiwu mengung- 
kapkan, peristiwa itu bermula kala truk melaju dari arah Raja- 
mandala menuju Padalarang. Saat melintas di Warungtiwu, truk 
diduga menyeruduk mobil dari arah sebaliknya. Hantaman truk 
membuat mobil hancur. Bodi mobil sudah tercerai berai. 
Sementara tembok pagar kediamannya juga hancur terkena 
tubrukan itu. Sementara itu truk mengalami kerusakan di bagian 
depan. Dua orang yang berasal dari dalam mobil terpental ke 
halaman rumah Ridwan. Keduanya hanya mengalami luka 
ringan. Sementara sopir truk mengalami luka di bagian kaki 
kirinya. Ia diduga tertusuk bagian kabin truk. la pun segera 
membawa para korban ke Puskesmas Cipatat. Dari Puskesmas 
Cipatat, mereka dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin 
(RHSHS). Mengenai penyebab peristiwa, Ridwan tak menge- 
tahuinya. Kejadian tersebut masih dalam penyelidikan kepolisi- 
an. Pantauan "PR" lalu lalang kendaraan yang melintas Jalan 
Raya Cipatat tampak tersendat saat mobil derek menarik truk 
itu. Pada sekira pukul 13.36, truk akhirnya bisa dievakuasi dan 
dibawa mobil derek dari lokasi kejadian. (BA)“““ 


Peresmian Hasil Bedah Rumah 


SOREANG - Masih dalam peringatan HUT ke-78 Bhayangkara, 
Polresta Bandung meresmikan hasil bedah rumah dan pemba- 
ngunan sumur bor air bersih di kawasan Ciparay, Kabupaten 
Bandung. Sebelumnya, pembangunan rumah layak huni (ruti- 
lahu) juga telah dilakukan di berbagai titik. Pembangunan ruti- 
lahu di kawasan Ciparay tersebut dilakukan pada rumah milik 
Adadiah, dengan pengerjaan selama lima hari bersama warga 
sekitar. Rumah yang awalnya terbuat dari kayu dan anyaman 
bambu kini telah kokoh bertembok. "Alhamdulillah, sekarang 
rumah Ibu Adadiah sudah kokoh dan megah. Pembangunan 
rumah ini bisa menjadi contoh, karena kekompakan dan gotong 
royong harus ditunjukan," kata Kapolresta Bandung, Komisaris 
Besar Kusworo Wibowo, Rabu (3/7/2024). Dia mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pe- 
ngerjaan bedah rumah tersebut, baik bantuan berupa tenaga, 
materi maupun doa. Demikian pula dengan pembangunan su- 
mur air di lingkungan tempat ibadah yang dilaksanakan secara 
gotong royong. "Ini merupakan kepedulian dari Polri, khususnya 
Polresta Bandung, untuk memberikan air bersih yang berkuali- 
tas. Kami berharap, bantuan ini tidak hanya memberikan man- 
faat jangka pendek, tetapi juga membantu meningkatkan kuali- 
tas hidup masyarakat di sini," katanya. (HH)* ** 


Dukung Penggunaan 
Produk Dalam Negeri 


BANDUNG, (PR).- 

Dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri 
sekaligus menstimulus pelaku industri lokal, Pemerintah 
Kota Bandung mengadakan Business Matching Pening- 
katan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Ke- 
giatan itu dilaksanakan di Harris Hotel Festival Citylink, 
Jalan Peta, Kota Bandung, 2-4 Juli 2024. 

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri pada Di- 
nas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Ban- 
dung, RM Taufig Hidayat menyebut, kegiatan itu meru- 
pakan langkah strategis untuk mendukung P3DN. Selain 
itu, business matching menjadi sarana untuk memberi- 
kan stimulus bagi pelaku industri lokal. 

”Kami berharap, para pelaku industri lokal semakin ter- 
motivasi untuk meningkatkan kualitas produk masing- 
masing. Alhasil, produknya mampu bersaing sehingga 
bisa bersaing dengan yang dari luar negeri,” ucap Taufig, 
di sela egiatan, sebagaimana dilaporkan kontributor "PR” 
Satira Yudatama, Rabu (3/72024). 

Sebanyak 43 penyedia barang dan jasa mengikuti ke- 
giatan itu. Mereka terdiri atas tujuh klaster, yakni alat 
tulis kantor dan mebel (kebutuhan kantor), elektronik 
dan listrik, pakaian atau seragam, kendaraan dan mesin, 
alat kesehatan dan obat-obatan, makanan dan minuman, 
hotel dan konstruksi. Perwakilan dari dinas, kecamatan, 
dan rumah sakit pun mengikuti kegiatan tersebut. 

Taufig berharap, kegiatan tersebut dapat menguatkan 
kolaborasi penyedia barang dan jasa dengan perangkat 
daerah. "Melalui kegiatan itu, kami ingin mempertemu- 
kan penyedia barang dan jasa dengan perangkat daerah. 
Tujuannya, meningkatkan penggunaan dan bagian dari 
rencana aksi reformasi birokrasi P3DN,” ucapnya. 

Taufig menyebutkan, kegiatan itu bertujuan untuk me- 
ningkatkan realisasi penyerapan produk dalam negeri. 
Saat hal itu berjalan baik, pihaknya yakin industri lokal 
dapat lebih berkembang dan bersaing di pasar global." 


Pencairan Bansos Gunakan KKS 


CIMAHI, (PR).- 

Dinas Sosial Kota Cimahi 
melakukan penyaluran buku 
tabungan dan ATM yang di- 
sebut KKS (kartu keluarga 
sejahtera) kepada peserta 
Program Keluarga Harapan 
(PKH) Kota Cimahi, Rabu 
(3/7/2024). 

Segala bentuk pencairan 
bantuan sosial (bansos) di- 
lakukan dengan mengguna- 
kan KKS tersebut, baik itu 
bansos PKH maupun bansos 
sembako (BPNT/bansos pa- 
ngan nontunai). 

Penyaluran buku tabung- 
an yang dikeluarkan Him- 
punan Bank Milik Negara 
(Himbara) berlangsung di 
Aula Kecamatan Cimahi Se- 
latan, Jalan Baros, Kota 
Cimahi. 

Rabu (3/7/2024) kemarin, 


penyaluran buku tabungan 
dilakukan untuk 332 keluar- 
ga penerima manfaat (KPM) 
Kelurahan Utama dan Leu- 
wigajah, dan Kamis (4/7/- 
2024) ini, untuk 230 KPM 
dari Kelurahan Cibeureum 
dan Melong. 

Untuk KPM yang berasal 
dari Kecamatan Cimahi Te- 
ngah dan Kecamatan Cimahi 
Utara, akan dilakukan pe- 
nyerahan buku tabungan pa- 
da bulan berikutnya. 

Kepala Dinas Sosial Kota 
Cimahi, Ahmad Saefulloh, 
didampingi Kepala Bidang 
Perlindungan Jaminan So- 
sial dan Penanganan Fakir 
Miskin (Linjamsos dan 
PFM) Dinsos Kota Cimahi, 
Agustus Fajar mengatakan, 
buku tabungan yang diteri- 
ma KPM sebagai buku per- 


bankan dalam menerima 
transfer bantuan nontunai, 
baik PKH maupun BPNT 
sembako. 

KKS atau ATM berwarna 
merah putih digunakan un- 
tuk melakukan transaksi pe- 
nyaluran bantuan bansos. 

”Dalam upaya mendukung 
pemantauan penyaluran 
bantuan PKH secara akurat, 
perbankan melakukan pe- 
nyaluran buku tabungan 
kepada keluarga penerima 
manfaat (KPM) PKH dan pe- 
laksanaannya didampingi 
oleh Dinas Sosial Kota 
Cimahi,” ujarnya. 

Pembagian tabungan, ka- 
tanya, menjadi salah satu 
upaya untuk meningkatkan 
akurasi pemantauan penya- 
luran bantuan PKH. 

”Jika terdapat KPM yang 


merasa tidak menerima ban- 
tuan, dapat ditanyakan kepa- 
da anggota keluarga atau ke- 
mungkinan ada pihak lain 
yang memanfaatkan KKS,” 
kata Ahmad. 

Mengenai pemegang kartu 
dan buku tabungan, sesuai 
surat Dirjen Perlindungan 
dan Jaminan Sosial Direkto- 
rat Jaminan Sosial Keluarga 
Kementerian Sosial RI No- 
mor 2036/3.4/D1.01/ 
12/2019 tanggal 12 Maret 
2019, buku tabungan dan 
KKS wajib dipegang oleh 
KPM PKH dan BPNT atau 
sembako. 

” Alhasil, selain KPM, tidak 
ada pihak mana pun yang 
boleh memegang atau pun 
menyimpan dokumen terse- 
but,” tutur Ahmad. (Ririn 
Nur Febriani)*** 


zW 


RIRIN NF/ “PR” 


PETUGAS saat melakukan penyaluran buku tabungan dan ATM yang disebut KKS (kartu 
keluarga sejahtera) kepada peserta PKH Kota Cimahi, Rabu (3/7/2024).* 


JAWA BARAT 


Y 

PikiranRakyat 
KAMIS (PAHING) 4 JULI 2024 
27 ZULHIJAH 1445 H 
RAYAGUNG 1956 


CD Sekilasparran 


Ratusan ASN Majalengka Pensiun 


MAJALENGKA - Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Majalengka men- 
catat, terdapat ratusan ASN di lingkungan Pemkab Majalengka 
memasuki pensiun pada Januari-Juni 2024. Menurut keterangan 
Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Gatot Sulaeman, setiap bu- 
lan, kurang lebih 60 hingga 70 orang ASN yang menjalani masa 
pensiun dan kebanyakan dari Dinas Pendidikan. Tingginya jum- 
lah ASN yang pensiun ini mengakibatkan kekosongan jabatan. 
Untuk mengisinya, diperlukan hasil analisis dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke- 
menPAN RB) RI. Saat ini, jumlah ASN dan PPPK di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Majalengka per Mei 2024 sebanyak 
11.725 terdiri dari ASN 8.502 orang dan PPPK sebanyak 3.223 
orang. "Sampai saat ini, jabatan eselon II setingkat kepala di- 
nas ada 4 posisi yang kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas, 
yaitu Kalak BPBD, Kadis Lingkungan Hidup, Asisten Administrasi 
Setda, dan Kepala BKPSDM, serta camat 2 orang, serta bebe- 
rapa jabatan administrator dan pengawas," tutur Gatot, seperti 
dilaporkan kontributor “PR” Tati Purnawati. Banyaknya pegawai 
yang pensiun sampai Juni 2024 menyebabkan berkurangnya 
pegawai di beberapa perangkat daerah. Sementara rekrutmen 
PNS dan PPPK masih terbatas. *** 


Warga Datangi Kantor Desa Sukaresik 


PARIGI - Puluhan warga mendatangi Kantor Desa Sukaresik, 
Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Rabu 
(3/7/2024). Warga yang mengatasnamakan Forum Peduli Desa 
Sukaresik (FPDS) beraudiensi dengan Kepala Desa Sukaresik. 
Ada tiga tuntutan terkait polemik lahan Tanjung Cemara yang di- 
sampaikan warga saat audensi tersebut. Koordinator Lapangan 
FPDS, Jemono mengatakan, kedatangan mereka ke Kantor De- 
sa Sukaresik untuk meminta pemerintahan desa bertanggung 
jawab dan segera mengambil langkah guna menyelesaikan po- 
lemik yang terjadi di Tanjung Cemara dengan cara-cara yang 
damai serta tidak melanggar hukum. Pihaknya juga meminta Pe- 
merintah Desa Sukaresik mengambil sikap yang jelas agar ma- 
syarakat tidak dibingungkan dan menjadi korban kepentingan pi- 
hak tertentu yang tidak bertanggung jawab. "Tuntutan yang ter- 
akhir, yaitu meminta keselamatan masyarakat menjadi prioritas 
di atas kepentingan lainnya," ujar Jemono, seperti dilaporkan 
kontributor “PR” Agus Kusnadi. Kepala Desa Sukaresik Mumu 
Mumu Ahdi Mulyana menjelaskan, pihaknya akan berembuk 
dengan BPD, termasuk dengan ketua forum untuk mengatur 
langkah supaya apa yang diinginkan warga berjalan sinkron de- 
ngan langkah pemerintah desa sesuai aturan.“ “# 


Kurangi Pemakaian Kantong Plastik 


CIAMIS - Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik merupakan 
momentum tepat untuk menggelorakan gaya hidup bebas sam- 
pah. Perubahan perilaku tersebut mampu menjaga sumber daya 
dan melestarikan alam. "Gaya hidup zero waste ini paling tidak 
dapat meminimalkan produksi sampah sehingga pada gilirannya 
mendukung sumber daya dan kelestarian alam terjaga," kata 
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan 
Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Ciamis, Okta Jabal kepada kontri- 
butor “PR” Nurhandoko Wiyoso, Rabu (3/7/1/2024). Didam- 
pingi Sekretaris DPRKPLH, Aris, dia menambahkan, salah satu 
upaya mengurangi pemakaian kantong plastik adalah ketika 
berbelanja membawa kantong sendiri. Kampanye menggunakan 
kantong plastik sudah berlangsung cukup lama. "Ajakan mengu- 
rangi penggunaan kantong plastik sudah cukup lama. Namun 
demikian, hal itu masih harus lebih digencarkan. Hari Bebas 
Kantong Plastik jadi momentum untuk kembali mengingatkan 
lebih bijak memakai kantong plastik," tuturnya. Ketua Paguyub- 
an Peduli Alam dan Lingkungan Galuh Asri (Pedalgas) Ciamis, 
Noer JM menyatakan, perlu kesadaran semua pihak membuda- 
yakan memilah sampah dari sumbernya. *** 


Dugaan Kecurangan 
PPDB Dilaporkan 


CIREBON, (PR).- 

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/- 
SMK untuk jalur zonasi di Kota Cirebon diduga banyak 
kecurangan. Warga Kota Cirebon, Rabu (3/6/2024), 
mengungkapkan, terdapat sejumlah kejanggalan pada 
pelaksanaan PPDB jalur zonasi sekolah negeri. 

Di antaranya pendaftar di SMAN Kota Cirebon dari 
SMP luar daerah yang tidak beririsan langsung dengan 
daerah perbatasan. Bahkan, ada yang berasal dari luar 
Provinsi Jawa Barat. 

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik 
mengaku menerima keluhan PPDB SMA/SMK negeri. 
Berdasar aturan, PPDB mengharuskan pencantuman ala- 
mat lengkap, tapi pada laman PPDB hanya dicantumkan 
nama kelurahan dan kecamatan, tidak detail. 

“Kalau pindah domisili, harus semua anggota keluarga 
tercantum di domisili barunya minimal 1 tahun. Kalau 
hanya pindah anaknya, harus melampirkan surat pernya- 
taan perwalian atau pengasuhan,” kata Fitrah, seperti di- 
laporkan kontributor “PR” Agung Nugroho 

Saat dipantau pada situs web PPDB Jabar, peserta yang 
diterima hanya mencantumkan sampai kelurahan. Setelah 
dicek lebih dalam, para pendaftar yang diterima, domisili 
rumah siswa hanya berselisih di bawah 5 meter, bahkan 
dalam hitungan sentimeter. 

“Jadi, kayak ada semacam kompleks perumahan baru 
khusus PPDB. Apa mungkin para siswa yang diterima 
rumahnya berkumpul dan berdekatan?” ujarnya. 

Kejanggalan terungkap saat Komisi III menemukan da- 
ta siswa yang asal SMP-nya dari luar daerah, seperti Pur- 
wokerto dan Majalengka. Namun, saat mendaftar, memi- 
liki alamat di sekitaran sekolah di Kota Cirebon. Jumlah- 
nya lebih dari 20 siswa di setiap sekolah yang dituju. 

“Ada pendaftar jalur zonasi yang diterima di salah satu 
SMA negeri di Kota Cirebon, tapi SMP asalnya dari Pur- 
wokerto dan Majalengka,” katanya. 

Atas temuan ini, Komisi III DPRD Kota Cirebon mela- 
porkan dugaan praktik manipulasi PPDB SMA/SMK jalur 
zonasi ke Ombudsman RI, Gubernur Jabar, dan Kemen- 
terian Pendidikan.” 


DENI ARMANSYAH/KONTRIBUTOR "PR" 


KENDARAAN melaju di ruas jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Kabupaten Sumedang, Kamis (21/12/2023). Kejaksaan Negeri 
Sumedang mengamankan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah proyek pembangunan ruas jalan Tol Cisumdawu." 


Dakwaan & JPU 


Kasus Cisumdawu Disiapkan 


SUMEDANG, (PR).- 


Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang terus 
melakukan proses penanganan terhadap lima 
tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan 
tanah proyek pembangunan ruas jalan 

Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan). 
Hingga kini, Kejari Sumedang masih melakukan 
proses pemberkasan atau tahap satu. 


Kepala Kejaksaan Negeri 
Sumedang Yenita Sari me- 
nuturkan, proses pember- 
kasan tersebut, termasuk 
menyiapkan rencana dak- 
waan sekaligus menyiapkan 
jaksa penuntut umum (JPU). 

"Rencana dakwaan dan 
penuntut umum, sudah ka- 
mi siapkan," kata Yenita ke- 
tika dihubungi "PR" melalui 
telefon, Rabu (3/7/2024), 
seperti dilaporkan kontribu- 
tor "PR" Adang Jukardi. 

Saat ini, empat tersangka 
yakni AR, AP, MI, dan U su- 
dah dijebloskan ke Lapas Ke- 
las II B Sumedang. Semen- 
tara satu tersangka lain, 
yakni DSM (pengusaha), 


telah dijadwalkan datang ke 
kantor Kejari Sumedang pa- 
da Rabu (3/7/2024). 

Tersangka DSM, Senin 
(1/7/2024) malam lalu, be- 
lum ditahan karena sedang 
sakit. Terlebih, saat itu, po- 
sisi DSM di Bandung. 

"Jadi, kami memberi wak- 
tu sampai hari ini (kemarin) 
bagi tersangka DSM untuk 
datang ke Kantor Kejari Su- 
medang didampingi kuasa 
hukumnya. Sebab, sebelum- 
nya, posisi DSM di Bandung 
dan kondisi kesehatannya 
terganggu sehingga riskan 
kalau dibawa ke Sumedang. 
Saat itu, ada tim dokter dan 
kuasa hukumnya,” ujarnya. 

Pihak kejaksaan memberi 
waktu sampai Rabu bagi ter- 
sangka DSM untuk datang 
ke Kantor Kejari Sumedang 
didampingi kuasa hukum- 
nya. "Sampai hari ini, ya ka- 
mi tunggu sampai jam 12 
malam (pukul 24.00). Sete- 
lah itu, kami akan menen- 
tukan sikap," ujar Yenita. 

Yenita menjelaskan, sete- 
lah melalui proses penye- 
lidikan yang cukup lama, Ke- 
jari Sumedang mengungkap 


kasus dugaan tindak pidana 
korupsi pengadaan tanah 
pekerjaan ruas Jalan Tol 
Cisumdawu seksi 1 di Desa 
Cilayung, Kecamatan Jati- 
nangor, Kabupaten Sume- 
dang yang mengakibatkan 
kerugian negara sebesar Rp 
329,7 miliar. 

Dalam kasus tersebut, di- 
tetapkan lima tersangka, 
yakni DSM (pengusaha), AR 
(saat itu Ketua Satgas B Pe- 
ngadaan Tanah dari BPN), 
AP (anggota Satgas), MI (pi- 
hak KIPP), dan U (saat itu 
Kepala Desa Cilayung). 

Yenita menyebutkan bah- 
wa berdasarkan hasil penyi- 
dikan, kelima tersangka di- 
duga melakukan perbuatan 
melawan hukum dalam pro- 
ses pengadaan tanah untuk 
pekerjaan ruas Jalan Tol Ci- 
sumdawu seksi 1 di wilayah 
Desa Cilayung, Kecamatan 
Jatinangor, tahun 2019 sam- 
pai tahun 2020. 

Atas perbuatannya, ter- 
sangka dijerat Pasal 2 Ayat 
(1) juncto Pasal 18 Undang- 
Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi seba- 


gaimana telah diubah de- 
ngan Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Un- 
dang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tin- 
dak Pidana Korupsi juncto 
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Pidana. 

Subsidair Pasal 3 juncto 
Pasal 18 Undang-Undang RI 
Nomor 31 Tahun 1999 ten- 
tang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Un- 
dang-Undang Nomor 20 Ta- 
hun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 
31 tahun 1999 tentang Pem- 
berantasan Tindak Pidana 
Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 
(1) ke-1 Kitab Undang-Un- 
dang Hukum Pidana. 

"Kami Tim Penyidik Kejari 
Sumedang melaksanakan se- 
rangkaian proses seperti 
pemberkasan (tahap 1), pe- 
nyerahan dan pemeriksaan 
tersangka serta barang bukti 
(tahap 2), dan pelimpahan 
perkara ke Pengadilan Tin- 
dak Pidana Korupsi Ban- 
dung," ujarnya." 


Pembelian Pupuk Rp 15 Juta 


GARUT, (PR).- 

Sejumlah kepala desa 
(kades) di Kabupaten Garut 
mengeluhkan adanya in- 
struksi untuk membeli pu- 
puk dari salah satu perusaha- 
an. Mereka mengaku kebi- 
ngungan mencari sumber 
anggaran. Terlebih, harga 
pupuk yang harus dibeli ter- 
bilang tinggi, yakni mencapai 
Rp 15 juta. 

Menurut pengakuan se- 
jumlah kades, sebelumnya, 
mereka mendapat informasi 
adanya kesepakatan antara 


Asosiasi Pemerintahan Desa 
Indonesia (Apdesi) Jabar de- 
ngan Kamar Dagang dan In- 
dustri (Kadin) Jabar terkait 
dengan penjualan pupuk 
kepada para kades. Mereka 
diminta menyisihkan anggar- 
an ketahanan pangan dari 
dana desa tahun ini. 

Sementara itu, anggaran 
ketahanan pangan dana desa 
telah terealisasi pada pen- 
cairan dana desa tahap 1. Di 
sisi lain, mereka mengaku 
takut jika tidak membeli pu- 
puk tersebut. 


"Tak lama setelah menda- 
pat informasi itu, ada sese- 
orang yang mengaku dari pi- 
hak perusahaan pupuk. Dia 
mempertanyakan, kapan pi- 
hak desa akan melakukan 
pemesanan pupuk yang se- 
belumnya sudah disosialisa- 
sikan oleh Apdesi Jabar dan 
Kadin Jabar," kata salah satu 
kades yang minta identitas- 
nya tidak disebutkan, Rabu 
(3/7/2024) kepada kontribu- 
tor “PR” Aep Hendy. 

Karena anggarannya me- 
mang tidak ada, ia berupaya 


Dikeluhkan 


menolak secara halus. Na- 
mun, orang tersebut terkesan 
memaksa agar dimasukkan 
di anggaran perubahan. 
Ketua Apdesi Jawa Barat, 
Dede Kusdinar, membenar- 
kan adanya mitra Kadin Ja- 
bar yang datang dan memo- 
hon untuk menjual pupuk ke 
desa-desa karena ada pro- 
gram ketahanan pangan. 
Pihaknya tak bisa mengin- 
tervensi desa agar membeli 
pupuk yang ditawarkan ter- 
sebut. Terlebih, selain pe- 
rusahaan itu, banyak juga 


perusahaan lain yang juga 
mengajak kerja sama. 

Wakil Ketua Umum Bi- 
dang Pemberdayaan Masya- 
rakat Desa Kadin Jawa Barat 
Haerul Tamam juga membe- 
narkan adanya MOU Kadin 
dengan Apdesi Jabar dalam 
rangka pemberdayaan ma- 
syarakat desa. 

Namun tidak spesifik pada 
bisnis, apalagi penjualan 
pupuk. Ketika ada pihak lain 
yang berniat berbisnis ke de- 
sa, menurut dia, hal tersebut 
di luar Kadin.” 


HILMI ABDUL HALIM/KONTRIBUTOR “PR” 


STAF ahli Kementan bersama Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Purwakarta meninjau 
lahan persawahan di Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Rabu (3/7/2024).“ 


Padi Gogo di Enam Daerah 0% 


PURWAKARTA, (PR).- 

Program penanaman padi gogo di 
Kabupaten Purwakarta belum terealisasi 
sama sekali akibat kekurangan sumber 
air. Kementerian Pertanian mengakui, 
program yang sama juga terkendala di 
enam daerah lainnya di Jawa Barat. 

“Padi gogo itu padi yang ditanam di 
lahan tegalan atau kebun sehingga kita 
agak sulit untuk melakukan itu karena 
sekarang musim kemarau. Di daerah 
tegalan atau kebun itu, tidak ada sumber 
mata air,” kata Kepala Dinas Pangan 
dan Pertanian Purwakarta, Sri Jaya Mi- 
dan, Rabu (3/7/2024). 

Kendala tersebut juga telah disam- 
paikan secara langsung kepada staf ahli 
Kementan. Seperti dilaporkan kontri- 
butor “PR” Hilmi Abdul Halim, ke- 
datangan Kementerian Pertanian kali ini 
dalam rangka meninjau area persawah- 
an di Kecamatan Campaka, Purwakarta. 

Kepada staf ahli Kementerian Pertani- 
an, Midan memastikan akan segera 


menginventarisasi lahan yang akan di- 
gunakan untuk menanam padi gogo. 
Namun, ia pun meminta dukungan dari 
Kementan untuk mengatasi kendala di 
lapangan. 

“Kalau ada hujan, saya jamin, Pak, pa- 
di gogo akan ditanam. Tentunya, de- 
ngan bantuan-bantuan, (seperti) bantu- 
an benihnya dan sebagainya, apalagi 
dengan sarana pupuk,” tutur Midan ke- 
pada para staf ahli Kementan di lokasi 
kunjungan. 

Midan menegaskan, jajarannya tidak 
bermaksud angkat tangan untuk me- 
nanam padi gogo. Menurut dia, kondisi 
cuaca panas dan minim hujan seperti 
saat ini belum memungkinkan untuk 
memulai penanaman padi gogo. 

Meskipun demikian, ia meyakinkan 
penanaman padi gogo masih berpotensi 
dilakukan di lahan seluas 97 haktare 
apabila dibantu oleh pemerintah pusat. 
Bahkan, luas tanamnya diperkirakan 
mencapai 200 hektare dalam kondisi 


musim hujan nanti. 


Selesaikan kendala 


Tenaga Ahli Kementerian Pertanian, 
Pamuji Lestari, menjelaskan tujuannya 
datang ke Purwakarta salah satunya un- 
tuk menyelesaikan kendala dalam pena- 
naman padi gogo. “Karena, padi gogo 
masih 096, belum sama sekali, ternyata 
ada masalah,” katanya. 

Masalah yang dimaksud, mulai dari 
administrasi, cuaca, hingga anggaran. 
Namun, ia menjanjikan, kementerian 
akan membantu pemerintah daerah de- 
ngan menyediakan pupuk, benih, hing- 
ga peralatan mekanisasi. 

Pemerintah daerah hanya diminta 
menyediakan lahan. Setelah berdiskusi 
dengan jajaran dinas, mereka sepakat 
penanaman baru bisa dilakukan sekitar 
September 2024. 

Selain Purwakarta, daerah yang di- 
maksud di antaranya Bandung Barat, 
Bogor, dan Subang.” 


Yv 
PikiranRakyat 
KAMIS (PAHING) 4 JULI 2024 
27 ZULHIJAH 1445 H 
RAYAGUNG 1956 


JAWA BARAT 


È 


ARIS MUHAMAD FITRIAN/KONTRIBUTOR “PR” 


KORBAN longsor bersiap melakukan santap siang di tenda pengungsian sementara, di Kampung Cikadongdong, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, 
Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (3/7/2024).* 


Warga Khawatir 


Terjadi Longsor Susulan 


SINGAPARNA, (PR).- 


Korban longsor di Kampung Cikadongdong, 
Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, 
Kabupaten Tasikmalaya, masih tinggal 

di tempat pengungsian, Rabu (3/7/2024). 
Mereka mengungsi di rumah 

kerabatnya dan tenda-tenda pengungsian 

yang disediakan BPBD Kabupaten Tasikmalaya. 


Korban longsor merupa- 
kan warga yang rumahnya 
berada di lokasi bencana. 
Mereka masih enggan untuk 
kembali ke rumah mengingat 
potensi longsor susulan yang 
masih tinggi serta belum 
adanya kepastian keamanan 
dari pihak terkait. 

Bupati Tasikmalaya Ade 
Sugianto menjelaskan, saat 
ini ada 67 titik kejadian ben- 
cana banjir dan longsor di 
Kabupaten Tasikmalaya. Sa- 
lah satunya melanda Kam- 
pung Cikadongdong, yang 
menyebabkan 18 rumah ter- 
ancam dan tergusur longsor. 

"Semua sudah mendapat- 
kan perhatian, baik yang 
mengungsi maupun yang ti- 


dak. Bahkan, kemarin, lang- 
sung ditinjau Pak Penjabat 
Gubernur Jawa Barat," tutur 
Ade Sugianto, sebagaimana 
dilaporkan oleh kontributor 
“PR” Aris M Fitrian. 

Ia menjelaskan, dalam 
peristiwa bencana alam yang 
terjadi beberapa hari ini ti- 
dak ada korban jiwa. Namun, 
beberapa warga harus kehi- 
langan rumah akibat rusak 
tergerus longsor. 

Seperti yang terjadi di 
Salawu. Ada satu rumah 
yang habis terbawa longsor 
dan penghuninya saat ini ha- 
rus mengungsi. 

Bupati menyatakan, warga 
yang terdampak akan ditin- 
daklanjuti. Bahkan, ia telah 
memerintahkan Kepala 
BPBD untuk melakukan ka- 
jian terhadap lokasi longsor 
di Salawu. 

"Saya memerintahkan Ke- 
pala BPBD (Badan Penang- 
gulangan Bencana Daerah) 
untuk melakukan kajian de- 
ngan BMKG (Badan Meteo- 
rologi, Klimatologi, dan Geo- 
fisika) terkait lokasi longsor 
Salawu yang menyebabkan 
18 rumah rusak dan teran- 


cam longsor," ujar Ade. 

Dengan begitu, bisa dike- 
tahui, apakah warga di Cika- 
dongdong ini akan direlokasi 
ke tempat baru atau masih 
diperbolehkan tinggal di lo- 
kasi tersebut. Ade masih me- 
nunggu hasil kajian BPBD 
bersama BMKG. 

Ade menyatakan sepakat 
dengan relokasi tersebut. Ha- 
nya, menurut dia, harus ada 
kajian mendalam dari BMKG 
bahwa lokasi relokasi betul- 
betul aman. 

"Jika hasil kajian akan di- 
relokasi, maka tempat relo- 
kasinya harus betul-betul 
aman. Artinya, tidak berpo- 
tensi longsor," tuturnya. 


Terus waspada 


Ade mengimbau agar war- 
ga Kabupaten Tasikmalaya 
terus waspada karena hujan 
dengan intensitas tinggi ma- 
sih akan terus terjadi. "Kami 
imbau seluruh masyarakat 
tetap waspada, apalagi ben- 
cana alam bisa datang kapan 
saja," ujar dia. 

Sehari sebelumnya, Selasa 
(2/7/2024), Penjabat Guber- 
nur Bey Machmudin menin- 


jau lokasi longsor di Kam- 
pung Cikadongdong. 

Bey sempat menyebutkan, 
warga yang rumahnya meng- 
alami kerusakan akan men- 
dapatkan bantuan. Namun, 
harus ada pernyataan daru- 
rat bencana terlebih dahulu 
dari Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Bey mengaku mendapat- 
kan laporan bahwa hujan de- 
ras yang melanda Kabupaten 
Tasikmalaya telah mengaki- 
batkan 74 rumah rusak de- 
ngan kondisi berat, sedang, 
dan ringan. "Dari 74 rumah 
yang terdampak, 18 rumah di 
Kecamatan Salawu ada yang 
terbawa longsor hingga ter- 
ancam," ujarnya. 

Selain rumah, berbagai fa- 
silitas umum seperti jalan ju- 
ga terdampak. Total setidak- 
nya ada 67 titik yang terkena 
dampak bencana di Kabupa- 
ten Tasikmalaya. 

Sebelumnya, BMKG juga 
sudah memperingatkan, me- 
nuju musim kemarau, ma- 
syarakat harus hati-hati keti- 
ka hujan. Pasalnya, hujan 
akan berlangsung lama de- 
ngan intensitas tinggi.” 


150 Kasus Kekerasan, KDRT Mendominasi 


CIKARANG, (PR).- 

Dinas Pemberdayaan Pe- 
rempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Bekasi 
mencatat, sedikitnya 150 ka- 
sus kekerasan terjadi pada 
semester pertama 2024. Ke- 
kerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) dan pelecehan sek- 
sual menjadi kasus yang 
mendominasi. 

Sebanyak 29 kasus KDRT 
dan 28 pelecehan seksual ter- 
jadi dengan korban perem- 
puan dan anak. Berdasarkan 
hasil kajian, mayoritas keke- 
rasan terjadi lantaran faktor 
ekonomi serta lemahnya per- 
hatian para orangtua. 


Kepala Unit Pelayanan 
Teknis Daerah pada DP3A 
Kabupaten Bekasi, Fahrul 
Fauzi mengatakan, ada 18 je- 
nis kekerasan terhadap anak 
dan perempuan. Dari jumlah 
tersebut, kasus KDRT dan 
pelecehan seksual masih 
menjadi yang tertinggi. 

“Hingga kini, memang dua 
kasus itu yang kami data pa- 
ling banyak terjadi. Faktor 
ekonomi, tekanan kehidupan 
yang membuat keluarga hi- 
lang kendali, hingga mela- 
kukan kekerasan. Termasuk 
juga faktor perselingkuhan 
yang pada faktanya menjadi 
salah satu penyebab kekeras- 


an terhadap anak dan pe- 
rempuan,” kata Fahrul. 
Seperti diketahui, isu per- 
selingkuhan ramai diperbin- 
cangkan. Layar kaca, media 
sosial, hingga film marak me- 
ngupas perselingkuhan. 
Fahrul membenarkan, 
praktik perselingkuhan men- 
jadi salah satu penyebab ke- 
kerasan. Setelah ditelusuri, 
perselingkuhan sendiri ter- 
jadi lantaran minimnya ko- 
munikasi antarpasangan. 
“Hubungan harmonis an- 
tarpasangan ini tidak terbina. 
Komunikasi seharusnya ber- 
jalan, justru tersumbat hing- 
ga sekian lama, lalu ada fak- 


tor ekonomi sedang sulit 
yang akhirnya memicu keke- 
rasan. Kekerasan terhadap 
perempuan juga terjadi kare- 
na rendahnya kesadaran hu- 
kum, ekonomi yang rendah, 
perselingkuhan. Ditambah 
lagi faktor pernikahan di ba- 
wah umur,” ucap dia. 

Dari 150 kasus yang terja- 
di, 90 korban merupakan 
anak-anak, termasuk korban 
pelecehan seksual. Fahrul 
mengatakan, salah satu pe- 
nyebab utama dari banyak- 
nya anak-anak yang menjadi 
korban karena perhatian 
orangtua yang rendah. 

Minimnya kehadiran sosok 


orangtua ini yang membuka 
celah berbagai hal negatif, 
baik kepada korban maupun 
pelaku yang juga anak-anak. 

Saat celah pola asuh itu 
terbuka, maka dampak lain- 
nya akan mudah mengonta- 
minasi, apalagi ketika diha- 
dapkan pada faktor ekonomi 
dan lingkungan. 

“Ketiadaan sosok orang- 
tua, sebagai perisai yang me- 
lindungi anak, membuat fak- 
tor lainnya mudah masuk. 
Apalagi didukung oleh ling- 
kungan yang tidak sehat ser- 
ta ditambah faktor ekonomi,” 
ucap Fahrul. (Tommi An- 
dryandy)*** 


Jaga Lahan Pertanian, 
Jalur Hijau Diusulkan 


SUKABUMI, (PR).- 

Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus 
Raperda) Kota Sukabumi tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 2023 merekomendasikan pemerintah 
daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan 
Perikanan (DKP3) untuk memperluas Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

Rekomendasi itu muncul dalam rangka menjaga keta- 
hanan pangan. DPRD pun mendesak Pemkot Sukabumi 
mempertahankan lahan-lahan pertanian yang ada agar 
tak beralih fungsi. 

Salah seorang anggota pansus, Muchendra menilai, ber- 
dasarkan hasil temuan di lapangan, banyak lahan pertani- 
an yang beralih fungsi menjadi perumahan. 

Pihaknya mengusulkan agar Pemkot Sukabumi me- 
ngeluarkan peraturan wali kota (perwal) untuk lahan per- 
tanian yang sudah ada dijadikan jalur hijau. Artinya, jalur 
hijau tersebut tak boleh diganggu atau ada pembangunan. 

“Hal itu juga, untuk menjaga lahan pertanian agar tidak 
berubah karena saat ini banyak lahan pertanian yang ber- 
alih fungsi. Salah satunya untuk dijadikan perumahan,” 
kata Muchendra, Rabu (3/7/2024), seperti dilaporkan 
kontributor “PR” Herlan Heryadie. 

Muchendra mengaku belum mengetahui pasti, berapa 
sisa lahan pertanian yang ada di Kota Sukabumi saat ini. 
Namun, menurut politikus Partai Persatuan Pembangun- 
an (PPP) tersebut, setiap tahunnya, luas lahan pertanian 
terus berkurang. 

Jika tidak dibatasi, ia khawatir, lahan pertanian di Kota 
Sukabumi akan hilang. “Saya tidak mau menyebut angka- 
nya, takut salah, yang jelas lahan pertanian di kita setiap 
tahunya terus berkurang," jelas Muchendra. 

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana 
Hartadji menegaskan, pemerintah daerah akan terus ber- 
upaya menjaga LP2B. Bahkan, belum lama ini, pihaknya 
menyerahkan bantuan untuk para kelompok tani di tujuh 
kelurahan untuk pengembangan pangan berkelanjutan di 
lahan yang terbatas. 

"Kita sudah serahkan kepada ketua kelompok tani ma- 
sing-masing sebesar Rp 50 juta. Bantuan tersebut ber- 
sumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengem- 
bangan lahan berkelanjutan di lahan yang sangat ter- 
batas," tuturnya.“ 


Jalan Raya Puncak 
Akan Dilebarkan 


CIBINONG, (PR).- 

Jalan Raya Puncak akan dilebarkan setelah penataan 
pedagang kaki lima, beberapa waktu lalu. Penjabat Bupati 
Bogor Asmawa Tosepu memastikan, pelebaran jalan akan 
dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru- 
mahan (PUPR). 

Asmawa menjelaskan, Pemkab Bogor mengusulkan 
pembangunan jalur pedestrian di sepanjang Jalan Raya 
Puncak untuk mencegah PKL kembali menjamur di ka- 
nan dan kiri jalan tersebut. 

"Jalur Puncak kan statusnya jalan nasional, maka perlu 
penanganan secara komprehensif dari pemerintah pusat. 
Kami usulkan pembangunan jalur pedestrian, pelebaran 
jalan, pembangunan taman hingga penerangan jalan," ka- 
ta Asmawa, Rabu (3/7/2024), seperti dilaporkan kontri- 
butor “PR” R Noviansyah. 

Selain itu, kata dia, untuk optimalisasi pemanfaatan 
Rest Area Gunung Mas, Pemkab Bogor mengusulkan per- 
luasan lahan parkir, pembukaan jalan dari Agro Wisata 
Gunung Mas ke rest area, dan sarana prasarana lainnya. 

“Sehingga dengan penambahan sarana prasarana terse- 
but, diharapkan maksud tujuan dari pembangunan rest 
area tersebut bisa terwujud. Mengingat kawasan Puncak 
merupakan kawasan destinasi wisata yang sangat dige- 
mari oleh masyarakat, baik itu dari luar maupun dari Bo- 
gor," tutur Asmawa. 

Asmawa mengungkapkan, akan ada tindak lanjut di an- 
taranya pengecekan lapangan oleh Ditjen Bina Marga dan 
Ditjen Cipta Karya, yakni untuk pengukuran lokasi atau 
lahan yang akan dilakukan pelebaran jalan, pembangunan 
taman, maupun pedestrian. 

“Terutama di beberapa titik perlu dibangun pagar 
pengaman jalan, jadi secepatnya akan dilakukan tindak 
lanjut. Alhamdulillah, Kementerian PUPR sendiri ternyata 
sudah ada program perencanaan untuk penataan kawasan 
Puncak itu sendiri,” kata Asmawa.*** 


REA ag 

YULIUS SATRIA WUAYA/ANTARA 

FOTO udara pembongkaran lapak pedagang kaki li- 

ma (PKL) di Jalan Raya Puncak, Cisarua, Kabupaten 
Bogor, Senin (24/6/2024).* 


AJUN MAHRUDIN/KONTRIBUTOR “PR” 
SEORANG warga membawa sampah plastik dalam karung, untuk dijual ke bank sampah, 
di Desa Tugumulya, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, beberapa waktu lalu.“ 


Lokasi Pengolahan Sampah di 3 Zona 


KUNINGAN, (PR).- 

Pemerintah Kabupaten 
Kuningan berencana mem- 
bangun tempat pengelolaan 
sampah di tiga zona, yakni 
zona barat, zona timur, dan 
zona utara. 

Langkah awal pengelolaan 
sampah akan dibangun di 
zona barat, yaitu sekitar Ke- 
lurahan Cipari, Kecamatan 
Cigugur, sebagai proyek per- 
contohan (pilot project) tem- 
pat pengelolaan sampah. 

Penjabat Bupati Kuningan 
Tip Hidajat menyatakan bah- 
wa Pemkab Kuningan men- 
dapat dukungan dari Ke- 
menterian Lingkungan dan 
Kehutanan (KLHK) untuk 
membangun tempat pen- 
gelolaan sampah di Kelura- 
han Cipari melalui Program 
Prioritas Nasional Tahun 
2024 tentang Pembangunan 
Fasilitas Bank Sampah In- 


duk. 
Hal itu telah disepakati 
melalui penandatanganan 


nota kesepahaman mengenai 
pembangunan bank sampah 
induk bersama dengan Di- 
rektur Pengurangan Sampah 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan dalam 
rapat koordinasi nasional 
(rakornas) yang berlangsung 
di Auditorium Manggala Wa- 
nabakti, Jakarta, pekan lalu. 

Dalam rakornas bank 
sampah bertajuk Transfor- 
masi Bank Sampah melalui 
Pendekatan Bisnis Sosial 
tersebut, Iip mengungkap- 
kan bahwa berbagai per- 
soalan tentang sampah, ter- 
masuk soal upaya pengelola- 
an sampah di Kabupaten 
Kuningan. 

Dia menjelaskan, setiap 
hari, sampah yang diangkut 
ke tempat pembuang ansam- 


pah akhir (TPSA) di Desa 
Ciniru, Kecamatan Jalaksana 
mencapai sekitar 480 ton. 
Sementara itu, daya tam- 
pung di TPSA sudah men- 
dekati batas maksimal. 

Oleh karena itu, kata dia, 
Pemkab Kuningan melaku- 
kan upaya pengelolaan sam- 
pah. Hak dilakukan untuk 
menurunkan volume sam- 
pah yang dibuang langsung 
ke TPSA di sekitar Ciniru. 

Salah satunya memungsi- 
kan tempat pengolahan sam- 
pah reduce-reuse-recycle 
(TPS3R) di Kelurahan Ci- 
pari, Kecamatan Cigugur. 

“Kami mengoordinasikan 
bagaimana para kepala desa 
sudah mulai memilah sam- 
pah. Memilih sampah-sam- 
pah untuk ditampung di 
bank sampah, yang akan 
dirintis di setiap kecamatan, 
untuk mengurangi jumlah 


sampah secara keseluruhan 
yang dibuang langsung ke 
TPS,” kata Iip, seperti dila- 
porkan kontributor “PR” 
Ajun Mahrudin. 

Untuk mengurangi volume 
sampah yang dibuang ke TP- 
SA Ciniru, Pemkab Ku- 
ningan melalui Dinas Ling- 
kungan Hidup mendorong 
pihak pengelola bank sam- 
pah induk (BSI) agar TPS3R 
di Kelurahan Cipari difung- 
sikan sebagai tempat penge- 
lolaan sampah sampah orga- 
nik dan anorganik. 

Selama ini, TPS3R di Ka- 
bupaten Kuningan sifatnya 
hanya penanganan, belum 
dimanfaatkan optimal untuk 
pemilahan, pengolahan sam- 
pah, atau daur ulang. Oleh 
karena itu, Pemkab Kuning- 
an mendorong kelompok 
masyarakat untuk mengolah 
sampah.“ 


PENDIDIKAN 


Y 

PikiranRakyat 
KAMIS (PAHING) 4 JULI 2024 
27 ZULHIJAH 1445 H 
RAYAGUNG 1956 


PPDB Empat Jalur 


Pemerataan Akses 


JAKARTA, (PR).- 

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang hanya 
mengandalkan jalur akademik dipandang tidak mencu- 
kupi. Permasalahan akan bermunculan bila PPDB hanya 
mengandalkan jalur akademik. 

Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Mu- 
liana Girsang mengatakan, pemerintah telah memberla- 
kukan empat jalur PPDB, yakni jalur zonasi, jalur afirma- 
si, jalur perpindahan orangtua, dan jalur prestasi. 

Menurutnya, penerapan empat jalur dalam PPDB ter- 
sebut merupakan bagian penting dari upaya pemerintah 
untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan. 

Jika hanya mengandalkan jalur akademik dalam 
PPDB, ia menilai hal tersebut berpotensi menimbulkan 
beberapa masalah, seperti anak yang tidak lolos jalur 
akademik berpotensi tidak mendapatkan pendidikan atau 
bersekolah. 

“Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar bahwa pen- 
didikan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi,” 
ujar Chatarina, Rabu (3/7/2024). 

Kemudian, jika hanya menggunakan jalur akademik, 
pemerintah daerah mungkin tidak akan menambah daya 
tampung sekolah negeri dengan membangun sekolah ba- 
ru yang sesuai dengan kebutuhan, karena anak-anak yang 
tidak lolos tes dianggap tidak membutuhkan fasilitas pen- 
didikan tambahan. 

Menurutnya, sekolah merupakan lembaga pendidikan 
bukan hanya bagi anak yang sudah dianggap pintar. Tes 
akademik seringkali berfokus pada mata pelajaran terten- 
tu tanpa memperhitungkan berbagai bakat, minat, serta 
prestasi anak. Setiap anak dengan berbagai kepintaran 
dan bakat memiliki hak yang sama untuk dididik. 

Dengan demikian, pemerintah melalui Kemendikbud- 
ristek menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
(NSPK) yang menjadi pedoman dan kebijakan dalam per- 
aturan PPDB di seluruh wilayah Indonesia. Sementara 
pemerintah daerah menurunkannya menjadi aturan yang 
lebih teknis dan berlaku di wilayah masing-masing de- 
ngan memperhatikan kondisi setempat. 


Evaluasi 


Sejak diberlakukan pada tahun 2017, ia mengatakan, 
kebijakan PPDB terus dievaluasi dan diperbaiki. Perubah- 
an penting dalam evaluasi kebijakan ini menyoroti 
perlunya pemerataan kualitas dan jumlah sekolah di In- 
donesia. 

Salah satu isu yang muncul adalah kebijakan zonasi 
yang hanya berlaku untuk SMP dan SMA, tetapi tidak un- 
tuk SD. Hal ini karena perbedaan jumlah dan kualitas pe- 
merataan SMP dan SMA. (Muhammad Ashari)*** 


Tel-U dan Lokadesa 
Serahkan Simona 


BANDUNG, (PR).- 

Telkom University (Tel-U) berkolaborasi dengan Desa 
Berdaya Foundation (Lokadesa) menyerahterimakan Sis- 
tem Monitoring Aquaponic (Simona) ke warga RW 8, Ci- 
padung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung. 
Harapannya, penerapan Simona memberikan sumbang- 
sih pada pemenuhan kebutuhan pangan. 

Camat Panyileukan, Iwan Sumaryana berharap, inovasi 
dari Tel-U, melalui Fakultas Ilmu Terapan (FIT) dan Digi- 
tal Collaboration for Sustainability (DCS), dapat mewujud- 
kan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahtera- 
an masyarakat Panyileukan. 

Saat manfaat Simona yang memindahkan media tanam 
tanaman pangan dari tanah ke air betul-betul terwujud, 
akan menyokong pemenuhan kebutuhan pangan warga 
Kota Bandung. 

"Kami berharap, warga Panyileukan dapat mendorong 
pemenuhan pangan Kota Bandung melalui pemanfaatan 
inovasi itu. Semoga, Simona dapat berkembang dan ber- 
manfaat bagi kami maupun warga lain yang membutuh- 
kan," ucap Iwan seperti dilaporkan kontributor "PR" Sati- 
ra Yudatama. 

Dekan Fakultas Ilmu Terapan sekaligus PoH Direktur 
Bandung Tekno Park, Angga Rusdinar mengatakan, ke- 
bermanfaatan hasil penelitian inovasi baru memerlukan 
komitmen untuk terus mengembangkan secara berkelan- 
jutan. 

"Tentu, harapan dari hasil penelitian itu dapat membe- 
rikan solusi akan masalah di masa mendatang. Pemecah- 
an masalah tersebut berjalan saat sinergisitas terus berlan- 
jut. Kami berharap, Simona dapat dikelola dengan baik, 
juga bisa diduplikasi ke wilayah lainnya," ucap Angga. 


Komitmen pangan 


Sementara itu, Direktur Lokadesa, Noor Yahya Muham- 
mad mengatakan, sektor pangan rentan akan dampak da- 
ri konflik global. Lantaran demikian, komitmen atas pe- 
nanganan isu pangan melalui pemberdayaan masyarakat 
perlu terus tumbuh. 

"Kami memerhatikan ketersediaan pangan, keterjang- 
kauan, dan kebermanfaatannya. Sebagaimana pernyataan 
dari camat, kolaborasi dengan Tel-U dan Cipadung Kulon 
merupakan upaya kolektif untuk mengentaskan isu yang 
menjadi perhatian bersama," ucap Yahya. 

Warga dapat memantau kualitas sayuran seperti kang- 
kung, pakcoi, selada, pertumbuhan ikan nila maupun 
emas, secara mudah dengan Simona. 

Inovasi ini masuk dalam empat poin SDGs secara si- 
multan, yakni Poin 1 Tanpa Kemiskinan, Poin 2 Tanpa Ke- 
laparan, Poin 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan 
Ekonomi, dan Poin 11 Kota dan Pemukiman yang Berke- 
lanjutan. Simona dirancang sekitar enam bulan.” 


KHOLID/KONTRIBUTOR "PR" 
SISWA berdiskusi saat kegiatan belajar mengajar di SDN Bakti, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil kajian, faktor orangtua 
menjadi salah satu penyebab utama dari fenomena putus sekolah." 


Putus Sekolah 


Masih Jadi Persoalan di Bekasi 


CIKARANG, (PR).- 


Fenomena putus sekolah masih 
menjadi persoalan di Kabupaten Bekasi. 
Tidak sedikit anak yang harus kehilangan 
haknya mengenyam pendidikan, 
karena masalah sosial maupun ekonomi. 


Rata-rata putus sekolah 
terjadi saat anak mulai naik 
dari kelas III ke IV sekolah 
dasar. “Memang untuk biasa- 
nya putus sekolah terjadi saat 
anak dari kelas III naik ke ke- 
las IV. Kalau kelas I,II, III, 
masih belum,” kata Sekretaris 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Bekasi, Heri Herlangga di 
Cikarang, Selasa (2/7/2024). 

Menurut dia, terdapat ke- 
naikan jumlah siswa putus 
sekolah setiap tahun. Namun 
jika dibanding dengan jum- 
lah siswa yang terus bertam- 
bah, persentase putus sekolah 
cenderung menurun. 

“Secara jumlah bertambah 
tapi kalau persentase turun 
karena jumlah sisa kan me- 


ningkat. Alhasil, relatif kecil 
dengan persentase di bawah 
nol koma sekian persen,” kata 
Heri. 

Berdasarkan hasil kajian di 
lapangan, faktor orangtua 
menjadi salah satu penyebab 
utama dari fenomena putus 
sekolah. Keterbatasan ekono- 
mi keluarga hingga lemahnya 
pola asuh menjadi sumber 
dari hilangnya kesempatan 
anak meraih pendidikan. 

Dalam beberapa kasus, ka- 
ta Heri, meski sekolah telah 
digratiskan tapi anak terpak- 
sa tak melanjutkan studi ka- 
rena keterbatasan ekonomi. 
Mereka keluar sekolah kare- 
na harus membantu orang- 
tuanya bekerja. 

“Fenomena ini ada. Tidak 
tega melihat orangtuanya be- 
kerja, jadi anak juga ikut be- 
kerja. Apalagi mungkin ada 
adik-adiknya juga yang harus 
diberi makan,” ucap dia. 

Di samping faktor ekono- 
mi, buruknya pola asuh 
membuat anak terjerumus 
lingkungan negatif hingga 
akhirnya putus sekolah. Heri 


mengatakan, banyak anak 
putus sekolah karena bandel 
sehingga mendapatkan sank- 
si dikeluarkan. 

“Karena tidak diperhatikan 
orangtuanya, anak terbawa 
lingkungan yang buruk sam- 
pai tak pernah sekolah, mem- 
bandel sampai dikeluarkan 
dari sekolah. Faktor ini me- 
nambah jumlah putus seko- 
lah,” ucap dia. 

Selain kenakalan, dalam 
beberapa kasus, anak putus 
sekolah lantaran terpaksa di- 
nikahkan. Menurut Heri, po- 
la asuh sangat berperan pen- 
ting dalam pendidikan anak. 

Mereka yang terjerumus 
lingkungan negatif karena 
kurangnya perhatian orang- 
tua. Bisa karena sibuk bekerja 
atau orangtua bercerai hingga 
anak menjadi korban. 


Upaya 

Heri mengatakan, pihak- 
nya telah melakukan sejum- 
lah langkah untuk menekan 
angka putus sekolah, salah 
satunya menempatkan seo- 
rang guru konseling di setiap 


sekolah, baik SD maupun 
SMP. Guru ini yang bertugas 
untuk membantu anak saat 
mengalami persoalan agar 
tidak sampai putus sekolah. 

Hanya, langkah ini belum 
maksimal karena jumlah gu- 
ru konseling yang terbatas. 

“Biasanya guru konseling 
kan di SMP dan SMA, tapi 
kami tempatkan juga di SD. 
Hanya, jumlah guru ini ter- 
batas. Baru sekitar 30% SD 
yang sudah miliki guru kon- 
seling, itu pun di wilayah per- 
kotaan,” ucap dia. 

Langkah lain yakni dengan 
mendorong anak tak sepe- 
nuhnya putus sekolah. Jika 
harus berhenti di sekolah for- 
mal, dapat mengikuti pen- 
didikan penyetaraan. 

“Misalkan ikut paket A, B 
atau C. Walau terpaksa harus 
keluar dulu sekolah, tapi bisa 
lanjut lagi lewat penyetaraan. 
Kami membantu ini, karena 
minimal nanti anak-anak pu- 
tus sekolah ini bisa melanjut- 
kan pendidikannya meski 
sempat tertunda,” ucap Heri. 
(Tommi Andryandy)*** 


Sekolah Dinas Pakai Dana Kementerian 


JAKARTA, (PR).- 

Menteri Pendidikan, Kebu- 
dayaan, Riset, dan Teknologi 
RI periode 2016-2019 Mu- 
hadjir Effendy mengingatkan 
alokasi anggaran pendidikan 
bukanlah untuk sekolah ke- 
dinasan sebagaimana meru- 
juk pada Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 ten- 
tang Sistem Pendidikan Na- 
sional (Sisdiknas). 

“Pimpinan, disebutkan da- 
lam Pasal 49 ayat (1) Un- 
dang-Undang Nomor 20 Ta- 
hun 2003 tentang Sisdiknas 
itu menyatakan dana pendi- 
dikan selain gaji pendidik dan 
biaya pendidikan kedinasan 


dialokasikan sekurang-ku- 
rangnya 20%. Bahkan gaji 
pendidik tidak termasuk. Ke- 
dinasan tidak termasuk. Te- 
gas loh ini,” kata Muhadjir se- 
perti dikutip dari Kantor Be- 
rita Antara, Rabu (3/7/2024). 

Sebagaimana perlu dike- 
tahui, Pasal 49 Undang-Un- 
dang Sisdiknas menyebutkan 
bahwa dana pendidikan, se- 
lain gaji pendidik dan biaya 
pendidikan kedinasan, di- 
alokasikan minimal 20% dari 
APBN pada sektor pendidik- 
an dan minimal 20% dari 
APBD. Dengan demikian, 
20% anggaran pendidikan 
tidak seharusnya digunakan 


untuk pembiayaan sekolah 
kedinasan. 

Di samping itu, lanjutnya, 
penyelenggaraan pendidikan 
tinggi kedinasan seharusnya 
dibiayai dari anggaran ke- 
menterian atau lembaga pe- 
merintah non-kementerian 
yang menyelenggarakan se- 
kolah tersebut berdasarkan 
Pasal 87 PP Nomor 57 Tahun 
2022. Oleh karena itu, ia 
menegaskan penyelenggara- 
an pendidikan kedinasan su- 
dah seharusnya tidak menge- 
nai anggaran pendidikan. 

“Jadi sebenarnya sudah 
ada payung hukum, regulasi 
ada, tinggal bapak bisa eng- 


gak menegakkan itu. Kalau 
kita siap-siap saja karena kita 
berkepentingan betul ang- 
garan pendidikan memang 
untuk betul-betul sesuai de- 
ngan aturan ini,” katanya. 

Sebelumnya, persoalan 
anggaran sekolah kedinasan 
merupakan salah satu hal 
yang disoroti Panja Pem- 
biayaan Pendidikan. 

Wakil Ketua Komisi X DPR 
RI Dede Yusuf menilai be- 
saran anggaran yang dialoka- 
sikan kepada sekolah kedi- 
nasan berbeda jauh atau jom- 
plang dengan anggaran pen- 
didikan non-kedinasan yang 
dialokasikan dari Kemendik- 


budristek. 

“Ada kedinasan yang ma- 
suk kuliah dibayar penuh 
sampai seragam semuanya 
dibayar, masuk kedinasan 
langsung diterima,” kata De- 
de Yusuf. 

Diketahui, terdapat 24 
PTKL di Indonesia, 16 di an- 
taranya dibiayai negara me- 
lalui alokasi anggaran pendi- 
dikan. Alokasi anggaran ter- 
besar diterima Kementerian 
Perhubungan. 

Pembiayaan pemerintah 
per mahasiswa untuk PTKL 
di kementerian itu bisa men- 
capai Rp 155 juta per tahun. 
(Kismi Dwi Astuti) *** 


Anak Pendek Rentan Bermasalah 


DEPOK, (PR).- 

Perawakan pendek telah menjadi isu 
global yang signifikan. Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) Indonesia tahun 2021 
menunjukkan 24,4% anak Indonesia 
mengalami tubuh pendek. 

Anak dengan perawakan pendek pun 
menghadapi berbagai tantangan saat de- 
wasa, seperti kesulitan mengendarai 
kendaraan dan kemungkinan kurangnya 
kesempatan kerja. 

Kondisi perawakan pendek didefini- 
isikan sebagai tinggi badan di bawah 
persentil 3 kurva pertumbuhan sesuai 
usia dan jenis kelamin. 

Stigma taller is better juga dapat me- 
mengaruhi perkembangan psikososial 
anak perawakan pendek. Short stature 
bukanlah diagnosis akhir, melainkan 
langkah awal apakah kondisi tersebut 
disebabkan oleh patologis (kelainan) 
atau fisiologis (alami). 

Berangkat dari hal tersebut, Tim 
Pengabdian dan Pemberdayaan Masya- 


rakat (PPM) Departemen Ilmu Kesehat- 
an Anak (IKA) Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia-Rumah Sakit dr 
Cipto Mangunkusumo (RSCM) bekerja 
sama dengan Puskesmas Kecamatan 
Pancoran Mas, Kota Depok melakukan 
kegiatan edukasi. Kegiatan berlangsung 
di SDN 01 Depok, Kecamatan Pancoran 
Mas, Kota Depok. 

Ketua Pengmas FKUI Prof Dr dr Rini 
Sekartini, SA(K) mengatakan, penting- 
nya meningkatkan kesadaran para guru 
di sekolah tentang pemantauan pertum- 
buhan, khususnya tinggi badan anak, 
agar masalah psikososial yang mungkin 
timbul dapat dideteksi dan diintervensi 
lebih dini. 

“Diharapkan anak dengan perawakan 
pendek tetap memiliki kualitas hidup, 
dapat beraktivitas baik, kreatif, tak me- 
miliki masalah emosi, sosial,” ujar Rini 
sebagaimana keterangan Humas UI. 

Program pengabdian masyarakat itu 
bertujuan memberikan pemahaman 


berbasis ilmu pengetahuan dengan bukti 
ilmiah agar masyarakat semakin sadar 
akan risiko yang dapat dihadapi anak 
dengan perawakan pendek. 

Apabila lingkungan terutama di seko- 
lah tidak inklusif, dapat memperburuk 
masalah psikososial anak perawakan 
pendek, meningkatkan risiko masalah 
kesehatan mental, dan menurunkan 
kualitas hidup mereka di masa depan. 


Pemantauan 


dr Huminsa Ranto Morison Panjai- 
tan, SpA mengatakan, pemantauan per- 
tumbuhan dan perkembangan anak 
yang secara rutin dapat dilakukan mela- 
lui pengukuran panjang/tinggi badan, 
berat badan, dan lingkar kepala. 

"Kami juga memberikan edukasi pada 
guru di sekolah bagaimana cara meng- 
ukur tinggi badan anak dengan benar 
sehingga sekolah dapat mengetahui sta- 
tus kesehatan anak didiknya," ujar Hu- 
minsa. (Bambang Arifianto)*** 


DOK. HUMAS UI 


TIM Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Departemen Ilmu Kesehatan Anak 
(IKA) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia- RSCM melakukan kegiatan edukasi di SDN 
01 Depok, Kota Depok, belum lama ini.“ 


Y 
PikiranRakyat 
KAMIS (PAHING) 4 JULI 2024 
27 ZULHIJAH 1445 H 
RAYAGUNG 1956 


EKONOMI 


Emas Batang 


Rabu 3 Juli 2024, tercatat selengkapnya dalam rupiah, pukul 16:00 WIB 


7.600,00 110000 1400 mo 5 
t an Beli: L Beli Jual SGD 12.070 12.095 Beti Jual SGD z 
740000 Ka e Prae Rp 1.365.000 | tv. m USD 16.350 16.375 AUD 10.910 10.950 | USD - - AUD - $ 
220000 is, 26: PAN = EURO 17590 17.630 KRW : 2 | EURO - KRW z 5 

~ Jual: Rp 985.142 
90000 B APH GBP 20.755 20.805 MYR 3.480 3.500 GBP - - MYR - - 
7.000,00 PN Rp 1.235.000 "a 
ha I p a HKD 2.091 2.100 SAR 4.320 4.340 HKD = - SAR z; 
T w0 w JPY 101,30 101,70 THB - - | JPY - - THB - - 
2816 26 w m n 266 216 w 27 37 286 m w 27 n 286 26 w 27 37 


“narga emas perhiasan 16.5 karat per gram 


HAFIDZ MUBARAK A/ANTARA 


PEKERJA berjalan di dekat kontainer yang berisi kemasan sel baterai di pabrik baterai kendaraan listrik PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power, 
Karawang, Rabu (3/7/2024). Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun dengan total investasi Rp 160 triliun." 


Diresmikan Presiden 
Pabrik Baterai Mobil Listrik 


JAKARTA, (PR).- 


Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik sel 
baterai mobil listrik yang pertama dan terbesar 
di Asia Tenggara. Presiden optimistis, Indonesia 
dapat memenangi persaingan industri baterai 
litium dan kendaraan listrik dengan negara lain. 


Ada berbagai keuntungan 
dan menjadi bekal dalam per- 
saingan tersebut. Salah satu- 
nya dengan memiliki material 
yang dibutuhkan seperti nikel 
dan bauksit. 

"Saya yakin, kompetisi kita 
dengan negara-negara lain, 
bisa kita menangkan karena 
tambangnya ada di sini, ni- 
kelnya ada di sini, bauksitnya 
ada di sini, tembaganya ada 
di sini, ada smelter, masuk ke 
katoda dan prekursor,” kata 
Jokowi di Karawang, sebagai- 
mana dilaporkan kontributor 
"PR" Satrio Widianto, Ra- 
bu (3/7/2024). 

Diketahui, pabrik baterai 
mobil listrik itu milik konsor- 
sium LG Energy Solution 
(LG) dan Hyundai Motor 
Group. Indonesia dan Korea 


Selatan bekerja sama mem- 
bentuk ekosistem kendaraan 
listrik. 

Jokowi mengapresiasi ko- 
mitmen investasi CEO Hyun- 
dai Motor Group, Chung Eui- 
sun, yang menyuntikkan 
modal ke Indonesia di sektor 
industri baterai litium dan 
kendaraan listrik. 

“Pemerintah sangat meng- 
hargai investasi 20 triliun 
dolar AS dari Hyundai dan 
pabrik mobil Hyundai kemu- 
dian sangat menghargai 
grand package ekosistem ba- 
terai listrik yang terintegrasi, 
yaitu konsorsium antara 
Hyundai dan LG dengan in- 
vestasi sebesar Rp 160 triliun 
yang akan diselesaikan secara 
bertahap,” katanya. 

Pembangunan pabrik bate- 
rai HLI Green Power terdiri 
atas dua fase dengan total in- 
vestasi senilai 3,2 miliar dolar 
AS. Fase pertama yang baru 
diresmikan ini menelan in- 
vestasi 1,2 miliar dolar AS de- 
ngan kapasitas produksi 10 
gigawatt hour (gwh). 

Sementara itu, fase kedua 
akan memiliki kapasitas 20 


gwh dengan nilai investasi 2 
miliar dolar AS. Tahap kedua 
ini ditargetkan beroperasi se- 
cara komersial pada 2025. 
Pemain inti 

Sementara itu, Menteri 
Koordinator Bidang Kemari- 
timan dan Investasi Luhut 
Pandjaitan mengatakan, In- 
donesia siap menjadi pemain 
inti rantai pasok kendaraan 
listrik secara global. 

Soalnya, Indonesia memi- 
liki sumber daya alam (SDA) 
berupa nikel melimpah yang 
menjadi bahan baku utama 
pembuatan baterai kendara- 
an listrik. 

"Melalui pemanfaatan 
sumber daya manusia dan 
SDA yang kaya, serta berin- 
vestasi dalam teknologi tinggi 
mutakhir, Indonesia siap 
menjadi pemain kunci dalam 
rantai pasokan global untuk 
kendaraan listrik dari hulu 
sampai hilir," kata Luhut. 

Luhut mengatakan, pem- 
bentukan ekosistem Indone- 
sia dan Korea ini untuk me- 
menuhi permintaan global 
kendaraan listrik. 


International Energy Agen- 
cy (IEA) memprediksikan 
penggunaan kendaraan listrik 
secara global hingga akhir ta- 
hun 2024 mencapai 17 juta 
unit, dengan peningkatan 
penjualan 25% lebih tinggi 
dibanding tahun sebelumnya. 

Pabrik ini juga merupakan 
wujud komitmen pemerintah 
Indonesia untuk mencapai 
nol emisi karbon (net zero 
emissions/NZE) pada 2060. 

Pabrik hasil kerja sama an- 
tara Indonesia dan Korea Se- 
latan ini mampu mempro- 
duksi mobil EV 50.000 unit 
per tahun dan mengemisi 
160.000 ton karbon, serta 
mengurangi impor bahan ba- 
kar minyak (BBM) sebanyak 
45 juta liter ton per tahun. 

Merujuk data Kementerian 
Investasi/Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM), 
nilai investasi ekosistem ba- 
terai listrik terintegrasi mulai 
hulu hingga hilir tersebut 
mencapai 9,8 miliar dolar AS 
atau Rp 142 triliun, dengan 
realisasi investasi mencapai 
4,46 miliar dolar AS atau Rp 
71,36 triliun." 


Percaya Diri dengan Bungkus Tumbler 


UA belas tahun lalu, 
hidup Uwes Urni 
(37) berubah dras- 


tis. Tepat pada hari ulang 
tahunnya, dua kakinya harus 
diamputasi setelah terimpit 
ban mobil. Segalanya ber- 
ubah pada usianya yang ma- 
sih 25 tahun, kala itu. 

Selama hampir dua tahun 
ia meratapi nasibnya yang 
menjadi orang tak berdaya. 
Sering dipandang orang 
menjijikkan karena kon- 
disinya, tetapi ia berhasil 
keluar dari keterpurukan 
mentalnya. 

Kini, Uwes menjadi orang 
dengan pandangan berbeda. 
Ia bangga menjadi kalangan 
disabilitas. Bahkan, sejak se- 
tahun terakhir, warga asal 
Cikalong, Kabupaten Ban- 
dung Barat itu, menerima 
pesanan bambu pembung- 
kus tumbler dan mendapat- 
kan sambutan yang menye- 
mangati Uwes untuk terus 
berkarya. 

“Berkat mengikuti banyak 
pelatihan, ide saya jadi dapat 
direalisasikan,” ujar Uwes 
yang tengah memenuhi pe- 
sanan custom untuk cindera- 
mata kepada kontributor 
“PR” Dewiyatini di Sentra 
Kreasi Atensi (SKA) Lem- 


DEWNYATINI/KONTRIBUTO 


UWES Urni (37), seorang difabel, tengah menyelesaikan pesanan tumbler bambu di Sentra 
Kreasi Atensi (SKA), Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (1/6/2024). Uwes mengan- 
tongi pesanan Rp 1,5 juta per bulan." 


bang, Senin (1/6/2024). 
Uwes menyebutkan, se- 
cara rutin, ia menerima ba- 
nyak pesanan tumbler. Peng- 
akuan para pemesan, rupa- 
nya dengan dibungkus bam- 
bu, isi tumbler dapat berta- 
han lebih lama panasnya. Se- 


lain itu, tumbler dengan 

grafir nama, menjadi hal 
personal untuk dijadikan 
hadiah. 

“Saya tak perlu lagi merasa 
tidak percaya diri dengan 
kondisi saya. Namun, men- 
jadikan ini sebagai motivasi 


untuk berjuang lebih baik 
lagi,” katanya. 

Uwes tidak memanfaatkan 
jasa orang lain untuk mem- 
buat pembungkus tumbler. 
Dari mulai berburu bambu 
tali, memotongnya, mence- 
tak, hingga menuliskan de- 


ngan grafir ia lakukan sen- 
diri. Selain itu, ia belajar di 
SKA Lembang tentang pe- 
masaran dan penjualan. 

Uwes mengaku, rata-rata 
per bulan, ia mengantongi 
pesanan senilai Rp 1,5 juta. 
Harga tumbler dan pem- 
bungkusnya dijual Rp 
150.000. 

Ia mengaku sering kali 
menerima pesanan dari pe- 
rusahaan yang menjadikan 
tumbler bikinan Uwes seba- 
gai cinderamata untuk tamu. 

Karena ingin menjamin 
kualitas produknya, Uwes 
tidak pernah memercayakan 
proses pengambilan bahan 
baku bambu tali pada orang 
lain. “Saya memotong sen- 
diri karena lebih paham ma- 
na yang bisa dimanfaatkan,” 
ujarnya. 

Ia mengatakan, tidak perlu 
merasa tidak percaya diri 
dengan kondisi difabel kare- 
na memiliki keterampilan 
sendiri. Uwes tidak pernah 
mau dikasihani, seperti tetap 
menggunakan transportasi 
umum untuk perjalanan. 

“Saya tidak pakai kursi ro- 
da. Jalan pakai tangan. Lagi 
pula, kaki saya tidak me- 
mungkinkan untuk dipasang 
kaki palsu,” katanya.” 


E Sekilas EKONOMI 


18 UKM Ikut Festival Sentra Industri 


BANDUNG - Sebanyak 18 pelaku usaha ikut serta dalam Fes- 
tival Sentra Industri 2024 di Cihampelas Walk, 2-7 Juli 2024. Pe- 
merintah Kota Bandung berharap, kegiatan tersebut menguatkan 
eksistensi pelaku usaha di Kota Bandung. Kepala Bidang Peren- 
canaan dan Pengembangan Industri pada Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Galih Praasih me- 
nyampaikan, 18 pelaku industri kecil menengah (IKM) ikut serta 
dalam festival. Produknya beragam, di antaranya fesyen, kerajin- 
an, boneka, alas kaki. "Festival menjadi salah satu sarana untuk 
menguatkan eksistensi para pelaku usaha industri di Kota Ban- 
dung. Kami berharap, festival menjadi dukungan bagi pelaku IKM 
di Kota Bandung untuk terus berkembang. Pelaku IKM itu ber- 
asal dari sejumlah sentra industri, seperti sentra sepatu Cibadu- 
yut, sentra rajut Binong Jati, dan sentra boneka," ucap Galih di 
Cihampelas Walk, seperti dilaporkan kontributor "PR" Satira Yu- 
datama. Galih menambahkan, pelaku IKM di Kota Bandung ter- 
bilang kuat dalam situasi sulit. Dia mencontohkan, pelaku usaha 
di sentra rajut tetap berproduksi di tengah pandemi Covid-19. 
"Itu bukti mereka (pelaku IKM) tahan, terus berproduksi untuk 
melakukan menjalankan perputaran ekonomi," ucap Galih. Salah 
seorang pelaku usaha, Dony, mengaku senang bisa mengikuti 
festival. Menurut dia, keikutsertaan dalam festival merupakan 
kesempatan untuk mengembangkan potensi. *** 


Industri Mamin Berkontribusi 39,91% 


BANDUNG - Kementerian Perindustrian mencatat, industri 
makan dan minuman (mamin) berkontribusi 39,91% terhadap 
PDB industri pengolahan nonmigas. Hal tersebut menjadikannya 
sebagai subsektor dengan kontribusi PDB terbesar. Pada triwu- 
lan I tahun 2024, industri mamin sebesar 5,87% atau melam- 
paui pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,1196. Di- 
rektur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, me- 
ngatakan, pada 2023, nilai ekspor industri mamin menembus 
41,68 miliar dolar AS. Di sisi lain, industri mamin mampu mena- 
rik investasi Rp 26,09 triliun hingga periode triwulan I-2024, de- 
ngan nilai investasi PMA 508,2 juta dolar AS dan investasi 
PMDN Rp 18,46 triliun. “Dalam rangka mendukung pengem- 
bangan dan investasi sektor industri, termasuk sektor makanan 
dan minuman, pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non- 
fiskal. Beberapa insentif fiskal yang telah berjalan, antara lain 
pembebasan pajak (tax holiday), pengurangan pajak (tax allowan- 
ce), pembebasan bea masuk atas impor mesin, dan pemberian 
insentif super deduction tax sampai dengan 300% melalui PP 
Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor 128 Tahun 2019,” ujarnya saat mewakili Menteri 
Perindustrian pada peresmian plant Cikarang PT Frisian Flag 
Indonesia di Kabupaten Bekasi, Selasa (2/7/2024). (YK)*** 


ASEP MS/KONTRIBUTOR "PR" 

MENTERI Sosial Tri Rismaharini mendatangi stan 

UMKM saat kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui 
program Pena di Kota Tasikmalaya, Rabu (3/7/2024)." 


18.000 Keluarga Lulus 
dari Bantuan Sosial 


TASIKMALAYA, (PR).- 

Program pemberdayaan masyarakat melalui Pahlawan 
Ekonomi Nusantara (Pena) yang dijalankan Kementerian 
Sosial, sejak Januari hingga Juni 2024, telah berhasil 
menggraduasi 18.000 keluarga penerima manfaat (KPM) 
dari bantuan sosial (bansos). 

Capaian tersebut melebihi capaian graduasi program Pe- 
na sepanjang 2023 yang tercatat hanya 10.073 KPM. "Prog- 
ram ini dimulai pada tahun 2023. Namun, selama tahun 
2023, angkanya masih relatif kecil karena anggarannya 
baru dibuka pada bulan Nopember 2023 sehingga pada 
tahun 2023, program graduasi hanya berjalan dua bulan," 
ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di hadapan peserta 
Program Pena Kota Tasikmalaya pada kegiatan yang dige- 
lar di halaman Balai Kota Tasikmalaya, seperti dilaporkan 
kontributor "PR" Asep MS, Rabu (3/7/2024). 

Namun, kata Risma, sejak awal tahun 2024, hingga saat 
ini, KPM yang sudah bisa digraduasi di angka 18.000 lebih. 
“Sehingga jika ditotalkan, hingga Juni 2024, KPM Pena 
yang telah digraduasi pada sebanyak 28.000 KPM lebih. 

Ia mengatakan, graduasi baru bisa dilakukan jika penda- 
patan KPM Pena per bulannya sudah di atas upah mini- 
mum kabupaten/kota (UMR) sehingga layak graduasi dari 
penerima bansos. "Ya, untuk yang mendapatkan graduasi 
sendiri, mereka adalah KPM Pena yang pendapatannya su- 
dah stabil. Kita akan pantau dulu usahanya selama tiga bu- 
Ian, jika selama tiga bulan penghasilannya stabil, baru kita 
keluarkan dari KPM," katanya. 

Menurut dia, program Pena dijalankan Kemensos untuk 
memberdayakan masyarakat yang memiliki penghasilan 
rendah atau berada di bawah garis kemiskinan. 

Melalui program ini, KPM mendapat bantuan modal un- 
tuk pembelian barang dan bahan baku. Selain itu, mereka 
juga dibantu dalam hal pengemasan produk, pemasaran, 
dan pengelolaan keuangan. 


Bantuan gerobak 


Untuk di Kota Tasikmalaya sendiri, kata Risma, selain 
mendapat bantuan modal, KPM juga mendapat bantuan 
gerobak jualan melalui program kerja sama antara Kemen- 
sos dengan Indofood. 

"Harapan saya, setelah mendapat bantuan ini, kelompok 
penerima manfaat (KPM) bisa keluar dari garis kemiskinan 
dan menjadi lebih sejahtera atau tak miskin lagi," ujarnya. 

Kemensos juga berjanji akan terus menjalankan program 
Pena karena terasa manfaatnya dapat meningkatkan pen- 
dapatan masyarakat. 

Dalam kesempatan tersebut, Risma juga memberikan 
motivasi kepada PKM bahwa kesuksesan itu adalah hak se- 
mua orang. "Siapa pun bisa meraih kesuksesan asalkan 
mau bekerja keras dan tidak patah semangat," katanya.” 


DALAM NEGERI 


v 

PikiranRakyat 
KAMIS (PAHING) 4 JULI 2024 
27 ZULHIJAH 1445 H 
RAYAGUNG 1956 


AB Sekilas DALAM NEGERI 


Tingkatkan Nasabah Bank Sampah 


JAKARTA - Direktur Pengurangan Sampah Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Vinda Damayanti Ansjar 
mengatakan, perlu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat 
sebagai nasabah bank sampah untuk mendukung upaya pengu- 
rangan sampah di tanah air. Dalam diskusi saat Rapat Koordinasi 
Nasional Bank Sampah 2024 di Jakarta, Rabu (3/7/2024), 
Vinda mengatakan, rasio partisipasi masyarakat sebagai nasabah 
di bank sampah masih rendah, yaitu ratarata nasional 3,24 per 
1.000 penduduk, dengan wilayah Bali-Nusa Tenggara mendomi- 
nasi partisipasi tersebut lewat rasio 9,34 per 1.000 penduduk. 
"Kalau nilai rasionya seperti ini, maka untuk mencapai target pe- 
ngurangan sampah di Jakstrada ini masih sulit. Perlu kerja keras 
dari teman-teman di DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dan dari bank 
sampah," katanya pada pertemuan yang dihadiri perwakilan pe- 
merintah daerah dan pengurus bank sampah tersebut. Untuk itu, 
dia mendorong peningkatan rasio partisipasi masyarakat sebagai 
nasabah bank sampah untuk mendukung upaya pengurangan 
sampah yang ditargetkan mencapai 30% dari total timbulan sam- 
pah. Hal itu diperlukan mengingat persentase pengurangan sam- 
pah ratarata tahunan saat ini adalah 14% dari total timbulan 
sampah pada 2023. Beberapa peluang yang bisa dilakukan untuk 
meningkatkan kinerja bank sampah, kata dia, termasuk mendu- 
kung transformasi bank sampah menjadi bisnis sosial agar opera- 
sionalnya dapat berjalan dengan baik. "Harus kita mengubah 
mindset teman-teman di bank sampah yang biasa menjadi bisnis 
sosial, kemudian teman-teman dari pemerintah daerah harus ter- 
jun langsung membina bank sampahnya untuk mencapai target 
30% dan perlu menjalin network antara off-taker, bank sampah, 
dan pemerintah daerah," ujar Vinda. (HS)*** 


Korupsi Timah Akan 
Segera Dituntaskan 


JAKARTA, (PR).- 

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 
(Jampidsus) Kejaksaan Agung sedang fokus menuntaskan 
pemberkasan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata 
niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT 
Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 untuk segera dilim- 
pahkan ke penuntutan. 

"Kemarin, ada pertanyaan, kenapa enggak ada rilis pe- 
meriksaan (saksi) lagi, karena penyidik sekarang fokus 
pemberkasan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Ka- 
puspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Jakarta, 
Rabu (3/7/2024), seperti dilansir Antara. 

Harli menjelaskan bahwa penyidik fokus menyusun 
pemberkasan dari keterangan saksi-saksi yang dipanggil 
dan dari dokumen yang diperoleh. 

Dari pemberkasan ini, menurut dia, penyidik melihat, 
apakah sudah cukup atau perlu ada pemanggilan saksi-sak- 
si lagi untuk dimintai keterangan. Oleh karena itu, bebera- 
pa pekan terakhir, tidak ada keterangan terkait dengan pe- 
meriksaan saksi-saksi yang dilakukan penyidik. 

"Tentu, nanti dari hasil pemberkasan penyidik, akan me- 
nilai, apakah ini sudah dianggap cukup. Kalau memang 
penyidik merasa perlu dilengkapi lagi, dipanggil saksi-sak- 
si, ya dipanggil lagi tentu dilakukan," kata Harli. 

Jika dari hasil pemberkasan tersebut dinilai penyidik su- 
dah cukup, maka perkara dapat segera dilimpahkan ke pe- 
nuntut umum untuk pembuktian di persidangan. 

"Tapi, kalau tidak lagi ya ini yang tentu kami harapkan 
bisa dilimpahkan ke penuntutan," ujarnya. 


Terbuka 


Harli menekankan, penanganan kasus korupsi timah 
yang merugikan negara Rp 300 triliun itu masih berproses. 

"Enggak ada yang mandek lah. Kami sangat terbuka. 
Makanya, saya bilang, ini sedang fokus untuk pember- 
kasan. Kalau ditanya kapan dilimpahkan, ya secepatnya," 
ujar Harli. 

Total terdapat 22 tersangka dalam perkara ini yang ter- 
diri atas satu tersangka perintangan penyidikan atas nama 
Toni Tamsil (TT) yang saat ini sudah menjalani persidang- 
an di Pengadilan Bangka Belitung. 

Kemudian, dua tersangka dilimpahkan berkas perkara- 
nya ke JPU Kejari Jakarta Selatan pada Selasa (4/6/2024), 
atas nama Tamron Tamsol (TN) alias AN selaku beneficial 
ownership CV VIP dan PT MCM serta Achmad Albani 
(AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP. 

Selanjutnya, Kamis (13/6/2024), kembali dilimpahkan 
10 orang tersangka ke Kejari Jakarta Selatan. Di antaranya, 
Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021 berinisial 
MRPT dan Direktur Keuangan PT Timah periode 2017- 
2018 berinisial EE. 

"Jadi, sudah 13 tersangka yang dilimpahkan. Tersisa 9 
tersangka lagi yang kami fokus untuk segera limpahkan ke 
penuntutan," kata Harli. (Huminca)*** 


U ss 


=f 


INDRIANTO EKO SUWARSO/ANTARA 
KETUA Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari bersiap memberikan keterangan pers dalam sidang putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) 
oleh DKPP di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Hasyim Asy'ari.“ 


Ketua KPU Dipecat 


Lakukan Tindakan Asusila 


an ini," kata CAT di Kantor 


JAKARTA, (PR).- 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
RI yang telah menjatuhkan sanksi pemberhentian 
tetap kepadanya terkait kasus dugaan asusila. 


Hal itu disampaikan Ha- 
syim dalam konferensi pers 
di Kantor KPU RI, Jakarta, 
Rabu (3/7/2024), seperti di- 
lansir Antara. 

"Pada kesempatan ini, saya 

ingin menyampaikan, saya 
mengucapkan alhamdulillah 
dan saya ucapkan terima ka- 
sih kepada DKPP yang telah 
membebaskan saya dari tu- 
gas-tugas berat sebagai ang- 
gota KPU yang menyeleng- 
garakan pemilu," ujar Ha- 
syim. 
Ia juga meminta maaf ke- 
pada awak media apabila se- 
lama dirinya menjabat seba- 
gai Ketua KPU RI terdapat 
perkataan atau tindakan yang 
kurang berkenan. 

"Kepada teman-teman jur- 
nalis yang selama ini berin- 
teraksi berhubungan dengan 
saya, sekiranya ada kata-kata 
atau tindakan saya yang ku- 


rang berkenan saya mohon 
maaf," katanya. 

Adapun pada Rabu (3/7/- 
2024), Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DK- 
PP) RI menjatuhkan sanksi 
pemberhentian tetap untuk 
Ketua Komisi Pemilihan Um- 
um (KPU) RI Hasyim Asy'ari 
terkait kasus dugaan asusila. 

"Menjatuhkan sanksi pem- 
berhentian tetap kepada tera- 
du Hasyim Asy'ari selaku ke- 
tua merangkap anggota Ko- 
misi Pemilihan Umum RI 
terhitung putusan ini diba- 
cakan," kata Ketua DKPP RI 
Heddy Lugito dalam sidang 
pembacaan putusan di Kan- 
tor DKPP RI, Jakarta, Rabu 
(3/7/2024). 

Selain itu, DKPP RI me- 
ngabulkan pengaduan pen- 
gadu seluruhnya dan mem- 
inta Presiden Joko Widodo 
untuk mengganti Hasyim da- 
lam kurun waktu 7 hari sejak 
putusan dibacakan. 

"Presiden Republik Indo- 
nesia untuk melaksanakan 
putusan ini paling lama tujuh 
hari sejak putusan dibaca- 
kan," ujarnya. 

Terakhir, DKPP RI memin- 
ta Badan Pengawas Pemilih- 
an Umum (Bawaslu) RI un- 
tuk mengawasi pelaksanaan 


putusan tersebut. 

Sidang Putusan Nomor 
Perkara 90-PKE-DKPP/V/- 
2024 tersebut dimulai pukul 
14.10 dan dibuka oleh Ketua 
DKPP RI Heddy Lugito. Ada- 
pun Hasyim hadir secara da- 
ring dalam persidangan 
tersebut melalui aplikasi 
telekonferensi Zoom. 

"Dengan ini saya menyata- 
kan dibuka dan terbuka un- 
tuk umum," kata Heddy 
membuka sidang. 


Apresiasi 

Sementara itu, korban ka- 
sus asusila Ketua Komisi Pe- 
milihan Umum (KPU) RI 
Hasyim Asy'ari, CAT, meng- 
apresiasi putusan Dewan Ke- 
hormatan Penyelenggara Pe- 
milu (DKPP) RI. 

"Apresiasi yang setinggi- 
tingginya kepada DKPP yang 
sudah berani mengambil ke- 
putusan yang seadil-adilnya 
untuk kasus saya ini dan juga 
terima kasih juga untuk te- 
man saya, Aristo, dan juga 
rekan-rekan LKBH-PPS FH- 
UI (Lembaga Konsultasi Ban- 
tuan Hukum dan Pilihan Pe- 
nyelesaian Sengketa Fakultas 
Hukum Universitas Indone- 
sia) yang sudah mendam- 
pingi saya selama persidang- 


DKPP RI, Jakarta, Rabu 
(3/7/2024). 

Walaupun demikian, CAT 
selaku pengadu mengaku ti- 
dak mudah menjalani proses 
di DKPP RI. 

"Dari awal sampai seka- 
rang ini, saya mengalami up 
and down yang cukup besar 
yang di mana saya terkadang 
juga bingung, tetapi saya di- 
dampingi oleh kuasa hukum 
yang sangat hebat dan luar 
biasa. Jadi, sampai hasil yang 
pada hari ini telah diten- 
tukan," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, ia ju- 
ga mengaku sengaja hadir 
dari Belanda ke Kantor DKPP 
RI untuk menghadiri persi- 
dangan secara langsung. 

"Karena saya sendiri ingin 
mengikuti, melihat, bagaima- 
na keadilan di Indonesia dite- 
gakkan, dan sekarang adalah 
buktinya di mana semua ke- 
adilan itu ditegakkan oleh 
DKPP," katanya. 

Ia menambahkan, "Dan ju- 
ga saya ingin memberikan in- 
spirasi kepada semua korban, 
mau kasus apa pun itu untuk 
dapat berani, terutamanya 
perempuan, untuk menga- 
jukan atau memperjuangkan 
keadilan."*** 


Dahlan Iskan Jadi Saksi Korupsi Pertamina 


JAKARTA, (PR).- 

Mantan Menteri Badan Usaha Mi- 
lik Negara (BUMN) Dahlan Iskan 
diperiksa mengenai rapat umum pe- 
megang saham (RUPS) ketika meme- 
nuhi panggilan Komisi Pemberantas- 
an Korupsi (KPK) dalam kasus duga- 
an korupsi pengadaan liquefied natu- 
ral gas (LNG) di PT Pertamina. 

"Tentang RUPS, apakah rencana itu 
pengadaan LNG sudah di-RUPS-kan 
atau mendapat persetujuan RUPS? 
Begitu. Cuma itu tok," kata Dahlan 
kepada wartawan di Gedung Merah 
Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 
(3/7/2024) sore. 

Perkara dugaan korupsi pengadaan 
LNG ini menyeret nama mantan Di- 
rektur Utama PT Pertamina (Persero) 
Galaila Karen Kardinah alias Karen 
Agustiawan. 

Dalam persidangan, Karen didakwa 
memberikan persetujuan pengem- 
bangan bisnis gas pada beberapa ki- 
lang LNG potensial di AS, termasuk 
Corpus Christi Liquefaction (CCL) 
LLC tanpa adanya pedoman penga- 
daan yang jelas. 

Karen juga didakwa tidak meminta 
tanggapan tertulis kepada Dewan Ko- 
misaris Pertamina dan persetujuan 
RUPS sebelum penandatanganan per- 
janjian jual beli LNG CCL train 1 dan 
train 2. 

Menurut Dahlan, RUPS memang 
tidak membahas pengadaan LNG. 
Dahlan mengatakan, RUPS tidak ber- 
sama Karen selaku Direktur Utama 


DHEMAS REVIYANTO/ANTARA 


MANTAN Menteri BUMN Dahlan Iskan saat tiba untuk menjalani pemerik- 
saan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Dahlan diperik- 
sa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina.“ 


PT Pertamina Persero periode 2009- 
2014, tetapi dengan direksi. 
Nirkomunikasi 
Di sisi lain, Dahlan mengisyaratkan 
bahwa dirinya tidak berkomunikasi 
dengan Karen terkait dengan peng- 
adaan LNG tersebut. 
Padahal, ketika itu, Dahlan meru- 
pakan Menteri BUMN yang notabene 


membawahkan Pertamina. "Ya, tapi 
kan menteri punya wakil menteri, 
punya deputi. Saya kan menteri. Ya 
mungkin beliau menganggap cukup 
dengan siapa, begitu, atau tidak. Saya 
tidak merasa berkomunikasi. Cuman 
kan belum tentu tidak," kata Dahlan. 

Ketika ditanya perihal apakah pe- 
nunjukan CCL secara langsung atau 
tidak, Dahlan mengaku tidak tahu. 


"Aduh, aku enggak tahu," katanya. 

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tes- 
sa Mahardika mengatakan bahwa 
komisi antirasuah memanggil Dahlan 
sebagai saksi dalam kasus dugaan ko- 
rupsi pengadaan gas alam cair atau 
LNG di Pertamina pada 2011-2014. 

Memenuhi panggilan tersebut, 
Dahlan tiba di Gedung Merah Putih 
KPK sekitar pukul 16.30. Dia lantas 
diperiksa penyidik KPK, kemudian 
keluar dari gedung komisi antirasuah 
sekitar pukul 17.10. 

Dalam perkara ini, Karen Agustia- 
wan telah divonis pidana 9 tahun pen- 
jara dan denda Rp 500 juta subsider 3 
bulan kurungan karena terbukti mela- 
kukan korupsi dalam pengadaan LNG 
di Pertamina. 

Majelis hakim Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi Jakarta menyatakan 
bahwa Karen terbukti melanggar Pa- 
sal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantas- 
an Tindak Pidana Korupsi sebagaima- 
na diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 
55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 
Ayat (1) KUHP. 

Sementara itu, KPK, Selasa (2/7/- 
2024) mengumumkan dua tersangka 
baru dalam pengembangan penyidik- 
an kasus tersebut. 

"Terkait dengan pengembangan 
tersebut, KPK telah menetapkan dua 
tersangka penyelenggara negara de- 
ngan inisial HK dan YA," kata Tessa. 
(Huminca)*** 


v 
PikiranRakyat 
KAMIS (PAHING) 4 JULI 2024 
27 ZULHIJAH 1445 H 
RAYAGUNG 1956 


APA 


SIAPA 


wE 


MOCHAMAD IQBAL MAULUD/"PR" 


SAYYID KHAIRIL AL JAILANI 


ANWAR FADILAH 


Sekolah Gratis 


Mungkin itu peribahasa yang tepat untuk 

Kepala Unit Keamanan Negara Satuan In- 
telijen Keamanan Kepolisian Resor Metro Bekasi, 
Inspektur Dua Anwar Fadilah (42). Meskipun 
berprofesi sebagai polisi, darah pendidikan meng- 
alir deras dalam dirinya. 

“Memang sejak kecil dididik soal pentingnya pen- 
didikan. Jadi itu yang saya coba terus ikhtiarkan, se- 
moga dapat menjadi manfaat,” ujar pria kelahiran 
Bekasi, 23 November 1982 itu. 

Kepeduliannya akan pendidikan diwariskan 
dari sang ayah yang merupakan seorang guru 
dan kepala sekolah. Kepedulian itu mem- 
bawa Anwar mendirikan raudhatul athfal 
(RA). Sekolah setingkat taman kanak-kanak 
itu dibuka secara gratis untuk membantu 
anak-anak yang tidak mampu. 

“Sekolahnya dibangun di depan rumah, 


B UAH jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. 


siswa mengenal teknologi sejak dini. 

“Saya harus bisa berbuat di lingkungan, minimal 
untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Mere- 
ka harus mendapatkan akses pendidikan sejak 
dini,” ucap dia. 

Perjuangan dan konsistensi Anwar rupanya 
membuat sekolahnya berkembang hingga menjadi 
RA Modern An-Nahla. Ayah dari tiga anak ini telah 

mendirikan dua cabang lain dengan 
jumlah siswa mencapai 126 anak 
dan 18 tenaga pengajar. 
Operasional sekolah pun 
dapat ditangani melalui da- 
na bantuan dari pemerin- 
tah yang dikelola lembaga 
yang dia dirikan yakni 
Yayasan Anwariyah. 

(Tommi Andry- 

andy/”PR) 


Berjuang & Berdakwah 


jalur rajanya para wali Syekh Abdul Qodir 

Al Jailani ternyata banyak bermukim di 
Indonesia. Namun, banyak dari mereka teraniaya 
hingga terbunuh karena berjuang membela 
negara. 

Hal itu disampaikan cucu ke-27 Syekh Abdul 
Qodir Al Jailani atau ke-40 dari Rasulullah saw, 
Sayyid Khairil Al Jailani (43), yang berasal 
dari Martapura, Kalimantan Selatan. 

Menurut dia, sejak lama keluarga Al Jailani 
mengalami berbagai macam intimidasi. Termasuk 
dipersekusi, disakiti secara fisik, dan berbagai 
tindakan tidak menyenangkan lainnya. 

"Oleh karena itu, banyak dari kalangan keturun- 
an Al Jailani di Indonesia untuk meneruskan 
dakwah mengganti namanya. Biasanya nama 
mereka diganti dengan nama-nama yang umum 
orang Indonesia sesuai suku dan asal mereka 
berada," katanya, baru-baru ini. 

Sebagai informasi, keturunan Nabi Muhammad 
saw di Indonesia biasanya diberi nama sesuai 
leluhur mereka. Semisal Muhammad, Ali, Hasan, 
Husain, Ja'far, Agil, Abdullah, dan Qosim. Atau 
ada pula yang menggunakan nama-nama sahabat 
semisal Abu Bakar, Utsman, dan Umar. 

Dengan begitu, dari nama saja bisa ditelusuri 
siapa nenek moyang mereka. Meskipun banyak 


Kor Nabi Muhammad melalui 


pula nama-nama ini sengaja dihilangkan untuk 
melindungi keturunan Nabi Muhammad dari 
kezaliman penjajah. 

Sayyid Khairil menambahkan, banyak juga war- 
ga Indonesia yang tidak tahu bahwa Syekh Abdul 
Qodir Al Jailani ini keturunan Nabi Muhammad. 
Meskipun demikian, namanya telah harum sejak 
lama di Indonesia. 

"Keturunan Syekh Abdul Qodir Al Jailani pun 
sebenarnya banyak di Indonesia. Ciri khususnya, 
biasanya yang diajarkan atau bentuk dakwahnya 
tentang makrifat," ujarnya. 

Sayyid Khairil juga menyampaikan keturunan 
Syekh Abdul Qodir Al Jailani di Indonesia di an- 
taranya Syekh Quro yang ada di Karawang. Selain 
itu, ada pula keluarga Dahlan di Bandung dan 
Garut yang berasal dari mufti Hijaz Sayyid Ahmad 
bin Zaini Dahlan. 

"Kami juga tidak sembarangan untuk diakui 
sebagai keturunan Syekh Abdul Qodir Al Jailani. 
Kami bahkan telah memverifikasinya ke lembaga 
yang bernama Sa'dah Ashrof Al Jailani. Lembaga 
ini berada di Damaskus, Suriah," katanya. 

Dia menjelaskan, rata-rata keturunan Syekh 
Abdul Qodir Al Jailani di Indonesia khususnya di 
Kalimantan berasal dari Uzbekistan. Jalurnya 
merupakan jalur dari Musa Al Jun. (Mochamad 
Iqbal Maulud/”PR”)*** 


Peristiwa Dalam Gambar 


Pembagian Rapor 


N 


HANIFA PARAMITHA SISWANTI 


ORANGTUA siswa bersama staf pengajar saat pembagian rapor kelas I Khodijah SDIT Fitrah Insani 
3, Cicukang, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu.* 


buat anak-anak kampung. Kebetulan di seki- 
tar rumah itu banyak anak-anak tidak mam- 
pu. Jadi, saya pikir saya harus bermanfaat 
minimal di lingkungan rumah,” kata warga 
Babelan, Kabupaten Bekasi ini. 

RA yang diberi nama An-Nahla itu didirikan 
sejak lima tahun lalu. Seluruh siswa dibebaskan 
biaya sekolah, bahkan mereka diberikan seragam 
dan tas sekolah. 

Para murid belajar pendidikan agama serta tu- 
rut diikutsertakan dalam berbagai ekstrakuriku- | 


ler. Mereka juga lebih dikenalkan dengan bera- 
gam profesi untuk menginspirasi mereka dalam 
meraih cita-cita. | 

“Saya juga turut mengenalkan profesi polisi itu w, 
seperti apa. Ada guru-guru yang membantu | 
mengajar. Saya juga sering mengisi kalau tidak di- 
nas. Istri saya juga sering 
bantu,” ucap suami dari 
Zubaedah ini. 

Meskipun gratis, 
Anwar tetap berupaya 
untuk menjaga kua- 
litas pengajaran. 

Dengan menyisihkan 
sebagian penghasilan- 
nya sebagai polisi, dia 
terus melengkapi berba- 
gai kebutuhan sekolah. Dia 
pun rela merogoh simpanannya untuk 
membeli perangkat komputer agar para 


TOMMI ANDRYANDY 


REDAKSI menerima foto kegiatan warga untuk rubrik Peristiwa Dalam Gambar. Foto dikirim ke surel foto@pikiran-rakyat.com dengan 
lebar minimal 1.000 piksel maksimal 1.600. Pemuatan foto dicetak hitam putih dan tidak dipungut biaya apa pun * 


YENYGANAYANI UI DUYAMIKEKAYAN 


ANDRI DHARMAWAN 


Pelatihan Kecakapan Kerja 


PENILIK Lembaga dan Pelatihan Kecamatan (LPK) Pasirjambu Rambun didampingi pimpinan LKP/LPK 
Charima, Dadan Haulidan menutup Program Pelatihan Kecakapan Kerja (PKK) 2024, Selasa (2/7/2024)." 


Tukang serep aoza INDONESIA 


Penataran Wasit Muaythai 


PRASETYO 


SEKUM Pengprov Muaythai, Nendi bersama peserta penataran wasit, hakim, dan juri untuk meng- 
hadapi kejuaraan daerah di GOR Gotong Royong, Subang, Sabtu (29/6/2024).* 


zə 


seminar 


00 HANAFIAH 


Seminar Ekonomi Milenial 


MAHASISWA KKN IAILM Ponpes Suryalaya melaksanakan acara seminar ekonomi milenial di Yaya- 
san Al-Azhar, Desa Budiasih, Ciamis, Senin (1/7/2024).* 


Pernikahan 


DHEANIRA Ramadhani Dewi, putri Deni Yustiana-Ira Jarmila Dwijani dipersunting Andhika Sukma 
Pratama, putra Brigjen TNI Purn Djuhendi Sukmadjati-Nining Indarsari, Minggu (30/6/2024).* 


ADA 
APA PAIAS 2. 


Eksplorasi Objek Wisata 


PEMERINTAH Desa Suban bersama kru televisi saat ekplorasi potensi objek wisata alam tembulun 
betino di Lampung, beberapa waktu lalu.“ 


ISTIMEWA 


Y 


“ 
KAMIS (PAHING) 4 JULI 2024 - 27 ZULHIJAH 1445 H- RAYAGUNG 1956 PikiranRakyat 


Jangan Percaya 


(Sambungan dari hal. 1 kol. 2) 
ragu akan pengumuman dari hingga bisa dipergunakan ji- 
kelompok Brain Chiper ter- ka data kembali terkunci 


sebut. 

"Silakan menilai, ini prank 
atau sungguhan. Walaupun 
saya sangat berharap kita 
sungguh bisa mendapatkan 
kuncinya sehingga data-data 
yang ada di PDN bisa pulih," 
tuturnya. 

Pratama juga menyangsi- 
kan pengumuman Brain Chi- 
per yang akan memberikan 
kunci secara gratis, tapi di 
sisi lain masih mengharap- 
kan donasi. "Kalau memang 
benar ikhlas, seharusnya ka- 
sih saja. Tidak usah meminta 
donasi," tuturnya. 

Ja mengimbau BSSN me- 
lakukan analisis kunci des- 
kripsi untuk mengakses PD- 
NS bila memang Brain Chi- 
per benar-benar memberi- 
kannya pada Rabu (3/7/- 
2024). Hal itu dilakukan un- 
tuk memastikan tools bisa di- 
gunakan untuk membuka 
data yang terkunci dan tidak 
timbul masalah lain yang le- 
bih parah atau kemungkinan 
adanya malware. 

Ia juga menilai, perlu ada- 
nya backup data dari PDNS 
ke penyimpanan luring se- 


atau diretas. Selain itu, Kom- 
info perlu menyiapkan ser- 
ver, baik fisik maupun virtu- 
al, yang betul-betul diunduh 
dari awal, sehingga bisa me- 
mastikan bahwa tidak ada 
backdoor yang masih ter- 
tinggal di server PDNS. 

Pakar keamanan siber dari 
Vaksincom Alfons Tanujaya 
juga menilai, aksi kelompok 
Brain Chiper itu jangan serta 
merta dipercayai. Terlebih, 
ketika kelompok itu tidak 
menyatakan secara gam- 
blang waktu dirilisnya kunci 
tersebut. 

"Ada masalah yang perlu 
kita perhatikan, yakni ada- 
nya countdown di situs Brain 
Chiper. Ada keterangan 
3-105 hari. Jadi, itu kira-kira 
8,5 tahun lagi. Makanya, kita 
lihat dulu, dia bakal rilis 
tidak?" katanya. 

Menurut dia, dengan ada- 
nya keanehan dalam infor- 
masi hitung mundur terse- 
but, pemerintah perlu tetap 
waspada. "Kecuali dia bilang 
this Wednesday 3 July 2024, 
itu baru bisa kita percaya, dia 
akan rilis Rabu," katanya. 


Skeptis 


Beberapa pengamat siber 
pun skeptis dengan motif 
pengumuman kelompok 
Brain Chiper yang berjanji 
akan memberikan kunci 
enkripsi Pusat Data Nasional 
Sementara (PDNS) secara 
cuma-cuma. Namun demi- 
kian, terdapat harapan agar 
data yang terkunci di PDNS 
akibat serangan ransom- 
ware itu bisa kembali pulih. 

Pengamat siber Ridho 
Rahmadi mengatakan, peng- 
umuman kelompok Brain 
Chiper yang akan memberi- 
kan kunci secara cuma-cuma 
sangat bertolak belakang de- 
ngan yang pernah disampai- 
kan sebelumnya di mana me- 
reka meminta uang tebusan. 
"Mengapa mereka sekarang 
tiba-tiba berbalik ingin mem- 
berikan kunci secara gratis, 
melupakan tebusan sebanyak 
8 juta dolar AS dan bahkan 
mempersilakan donasi?" ka- 
ta dia dikutip dari laman me- 
dia sosialnya, Rabu (3/7/- 
2024). 

Ridho menduga, terdapat 
beberapa kemungkinan dari 
keanehan tersebut. Kemung- 
kinan pertama, kelompok 
Brain Chiper telah menerima 
tebusan dari kelompok ter- 
tentu dengan syarat mereka 


mengumumkan kepada pub- 
lik bahwa mereka memberi- 
kan kunci secara gratis. 

Kemungkinan kedua, kata 
dia, ada sebagian data yang 
terkunci ada yang telah hi- 
lang atau memang tidak bisa 
dibuka dengan kunci yang 
akan diberikan tersebut. "Ji- 
ka kemungkinan pertama 
dan kedua tadi benar, maka 
ini mengonfirmasi bahwa se- 
rangan Brain Chiper itu ada- 
lah pesanan dari kelompok 
tertentu yang menargetkan 
data-data penting yang itu 
berbahaya bagi mereka jika 
data itu terpublikasikan," 
katanya. 

Ridho menduga, kelompok 
itu adalah kelompok elite 
dan high profile. Dalam arti- 
an, memiliki kekuatan politik 
dan kekuatan finansial. 

"Dalam skenario ini, ke- 
lompok tersebut tidak meli- 
batkan Kominfo, BSSN, Tel- 
kom, dan lainnya secara lem- 
baga, tapi mereka meman- 
faatkan kerapuhan dan ke- 
lemahan dari sistem PDN. 
Mereka kemudian mencari 
broker dari dalam untuk 
membuka akses menuju sis- 
tem PDN," katanya. 


Kasus lucu 


Pakar keamanan siber Is- 
mail Hakim pun berpenda- 


pat, pengumuman Brain 
Cipher tentang perilisan kun- 
ci enkripsi merupakan kasus 
yang cukup “lucu”. “Dan kita 
seharusnya malu sampai di- 
kasihani seperti itu,” ucap 
Ismail, Rabu (3/7/2024). 

Meski demikian, Ismail 
mengingatkan, masyarakat 
dan Pemerintah Indonesia 
seharusnya tidak bisa per- 
caya 100% bahwa kunci 
enkripsi tersebut akan dibe- 
rikan. Bisa jadi, kemungkin- 
an ada pihak-pihak tertentu 
yang memanfaatkan kesem- 
patan ini untuk menggalang 
donasi. Ada kemungkinan 
pula bahwa kunci yang di- 
berikan adalah ransomware 
jilid kedua. 

“Kita juga tidak bisa me- 
mastikan apakah pemerintah 
sudah membayar tebusan 
ransomware tersebut. Saya 
harap tidak dibayarkan ka- 
rena dapat menambah finan- 
cial power dari ransomware 
grup tertentu. Ibarat preman, 
apabila sudah dibayar, maka 
dia akan suka dengan kor- 
bannya,” tutur Ismail. 

Dia melanjutkan, Indone- 
sia tampak seperti punya kri- 
sis kepemimpinan pada du- 
nia keamanan siber. Hal itu 
berdasarkan beberapa peng- 
alamannya yang sering be- 
kerja sama dengan tim-tim 


keamanan siber dari kemen- 
terian, lembaga, dan bebera- 
pa perusahaan lainnya. 

Dari pengalaman tersebut, 
ia menyimpulkan bahwa skill 
teknis keamanan siber anak 
bangsa boleh diadu dengan 
negara lain. Bahkan, banyak 
pula anak bangsa yang per- 
nah menjuarai kompetisi in- 
ternasional. 

Untuk mewadahi hal terse- 
but, lanjut dia, seharusnya 
pemimpin lebih mewakili 
tim-tim teknis tersebut. Pe- 
mimpin di dunia keamanan 
siber dituntut untuk memi- 
liki visi dan misi yang terarah 
dan mampu mengerahkan 
anggota-anggotanya. 

“Mirisnya, justru banyak 
pemimpin yang mengambil 
alih capaian dari timnya, se- 
akan-akan capaian tersebut 
menjadi milik dia seorang. 
Kita perlu merekognisi tim 
yang memang sudah bekerja 
keras untuk itu,” kata Ismail. 

Berdasarkan perkembang- 
an terbaru beberapa hari ter- 
akhir, dampak peretasan ini 
ternyata mengular ke mana- 
mana. Hal itu lantaran ran- 
somware yang dilancarkan 
Brain Cipher berada di balik 
serangan yang mengganggu 
lebih dari 200 lembaga pe- 
merintah. 

Seperti diketahui, Kemen- 


kominfo pernah mewajibkan 
penggunaan Pusat Data Na- 
sional untuk kegiatan-kegiat- 
an pemerintah yang membu- 
tuhkan pusat pangkalan da- 
ta. Akan tetapi, layanan satu 
pintu tersebut jelas memiliki 
dampak buruk apabila tidak 
diamankan dengan baik. Ba- 
nyak layanan layanan peme- 
rintahan yang terdampak 
akibat serangan ini sehingga 
kerugian operasionalnya 
tidak main-main. 

Untuk itu, dia menyaran- 
kan agar pemerintah terus 
menggandeng komunitas- 
komunitas keamanan siber 
di Indonesia. Di dalam ko- 
munitas-komunitas itulah, 
ilmu mengenai keamanan 
siber terbaru terus berkem- 
bang. 

“Terus terang, saya sangat 
mengapresiasi BSSN yang 
sudah memublikasikan hasil 
forensik berupa IoC (Indi- 
cator of Compromise) dan 
YARA rules dari Brain Cipher 
ransomware. Ini sangat 
membantu kami dalam me- 
ngetahui karakteristik dan 
membuat sistem deteksi ter- 
hadap ransomware tersebut 
pada lingkup server yang 
bisa kami lindungi,” tutur- 
nya. (Endah Asih Lestari, 
Muhammad Ashari/- 
"PR 


Jokowi: "Backup” 


(Sambungan dari hal. 1 kol. 7) 


gris (2017), Jerman (2019), 
Italia (2018), Kanada (2022). 

Di sisi lain, Kementerian 
Koordinator Bidang Politik 
Hukum dan Keamanan (Ke- 
menko Polhukam) telah me- 
wajibkan seluruh kementeri- 
an, lembaga, dan instansi 
mencadangkan data, salah 
satunya melalui cold site yang 
ditingkatkan menjadi hot site 
di Batam. Hot site adalah sis- 
tem yang mengatur penggu- 
naan data cadangan lokasi 
fisik alternatif. 


Evaluasi 


Presiden Jokowi menyam- 
paikan jawaban atas desakan 
sejumlah pihak yang memin- 
ta Budi Arie Setiadi mundur 


dari jabatan sebagai Menteri 
Komunikasi dan Informatika 
(Menkominfo). Desakan itu 
dikaitkan dengan insiden pe- 
retasan dalam bentuk ran- 
somware pada Pusat Data 
Nasional Sementara (PDNS) 
di Surabaya sejak Rabu (17/- 
6), yang berakibat server se- 
jumlah lembaga dan kemen- 
terian lumpuh. 

"Semuanya sudah dieva- 
luasi," kata Presiden Jokowi 
merespons desakan tersebut. 

Desakan agar Budi Arie Se- 
tiadi mundur dari jabatan 
Menkominfo RI, salah satu- 
nya disuarakan Southeast 
Asia Freedom of Expression 
Network (Safenet) dengan 
menggalang petisi via laman 


change.org yang dibuka sejak 
26 Juni 2024. 

Hingga kemarin, petisi ber- 
tajuk "PDNS Kena Ransom- 
ware, Menteri Kominfo Budi 
Arie Setiadi Harus Mundur!" 
telah ditandatangani seba- 
nyak 22.177 warganet. Safe- 
net menyebut, terdapat sedi- 
kitnya 282 instansi pemerin- 
tah pengguna PDNS yang ter- 
dampak serangan siber ter- 
sebut. 

Sementara itu, Komisi Na- 
sional Hak Asasi Manusia Re- 
publik Indonesia menilai ada- 
nya risiko pelanggaran sejum- 
lah HAM terkait dengan pere- 
tasan Pusat Data Nasional Se- 
mentara (PDNS) sejak 20 Ju- 
ni 2024. Pernyataan Komnas 
HAM tersebut muncul dalam 
Keterangan Pers Nomor 32/- 
HM.oo/VII/2024 atas nama 
ketua lembaga itu, Atnike No- 


va Sigiro, Rabu (3/7/2024). 

Luasnya layanan yang ter- 
dampak berisiko merugikan 
warga negara dalam beberapa 
aspek. Pertama, pelanggaran 
kerahasiaan, yakni adanya ri- 
siko pengungkapan yang ti- 
dak sah atau tidak disengaja, 
atau akses ke data pribadi. 
Kedua, pelanggaran integri- 
tas, yakni adanya risiko per- 
ubahan data yang tidak sah 
atau tidak disengaja. Ketiga, 
pelanggaran akses, yaitu ada- 
nya kehilangan akses yang ti- 
dak disengaja atau tidak sah, 
atau perusakan data. Risiko 
pelanggaran HAM itu me- 
ngacu pada sejumlah aturan 
seperti Deklarasi Umum Hak 
Asasi Manusia (DUHAM) ke- 
tentuan pasal 12. 

Pasal itu berbunyi, "Tidak 
boleh diganggu secara sewe- 
nang-wenang dalam urusan 


pribadi, keluarga, rumah 
tangga atau hubungan surat- 
menyuratnya, juga tidak bo- 
leh dilakukan serangan terha- 
dap kehormatan dan repu- 
tasinya. Setiap orang berhak 
mendapat perlindungan hu- 
kum terhadap gangguan atau 
penyerangan seperti itu.” 
Acuan lain muncul dalam 
Undang-Undang No 39/- 
2000 tentang HAM, yakni 
Pasal 29 Ayat (1), “Setiap 
orang berhak atas perlin- 
dungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan 
hak miliknya.” Adapun Pasal 
31, “Kemerdekaan dan raha- 
sia dalam hubungan surat- 
menyurat termasuk hubung- 
an komunikasi melalui sarana 
elektronik tidak boleh digang- 
gu, kecuali atas perintah ha- 
kim atau kekuasaan lain yang 
sah sesuai dengan ketentuan 


peraturan perundang-unda- 
ngan.” 

Ada pula sejumlah peratur- 
an perundang-undangan lain- 
nya, terkait keamanan data 
pribadi dan layanan publik, 
termasuk Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2022 ten- 
tang Pelindungan Data Priba- 
di. Berdasarkan pertimbang- 
an tersebut, Komnas HAM 
merekomendasikan sejumlah 
agar aparat penegak hukum 
untuk melakukan pengusutan 
kasus ini secara transparan 
dengan mengedepankan ja- 
minan perlindungan bagi 
warga yang terdampak 
dan/atau menjadi korban. 

Komnas juga meminta pe- 
merintah, termasuk Kemen- 
terian Komunikasi dan Infor- 
matika (Kemenkominfo), Ba- 
dan Siber Sandi Negara (BS- 
SN), dan kementerian/lemba- 


ga terkait lainnya segera me- 
lakukan langkah dan prose- 
dur untuk menjamin perlin- 
dungan dan pemulihan bagi 
warga yang terdampak dan/- 
atau menjadi korban akibat 
peretasan yang terjadi. 

Pemerintah dan kemente- 
rian/lembaga terkait juga di- 
minta untuk menyediakan 
mekanisme pengaduan pub- 
lik atas dampak dari peretas- 
an yang terjadi, baik dalam 
jangka pendek maupun jang- 
ka menengah/panjang. Hal 
itu mengingat adanya risiko 
penyalahgunaan data pribadi 
semakin besar. 

Komnas HAM juga mendo- 
rong pemerintah mengevalu- 
asi tata kelola pelaksanaan 
dan pengembangan PDN, ter- 
masuk melalui konsultasi de- 
ngan pemangku kepentingan. 
(Bambang Arifianto)*** 


Tak Terawat, 


(Sambungan dari hal. 1 kol. 5) 


nerabas kebun garapan war- 
ga, bentuk benteng yang ter- 
sisa pun terlihat. 

Bentuk benteng itu me- 
manjang dengan beberapa 
tonjolan. Sayangnya, bagian 
benteng lain yang memiliki 
semacam gua atau terowong- 


an sudah tak terlihat karena 
tertutup semak. 

Terkait dengan sejarah 
benteng, warga tak banyak 
mengetahuinya. Mereka ha- 
nya menyebutkan benteng 
tersebut peninggalan Belan- 
da berdasarkan keterangan 


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT | 


PENGUMUMAN LELANG KEDUA 
NOMOR PENG-4/KPP.0917/2024 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung dengan ini mengumumkan bahwa 
Penanggung Pajak dibawah ini belum melunasi hutang Pajak dan biaya penagihannya, 
maka barang milik Wajib Pajak yang telah di sita akan dilelang di hadapan umum dengan 
perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (KPKNL), sebagai berikut: 


KETERANGAN LELANG 
Phmavipya oo (rinmantayatanging 
C 
[m ia nan raa 


Dua bidang tanah berikut bangunan seluas 200 m? terdiri dari: 
1. Sertifikat Hak Milik No. 1941/Braga seluas 99 m terletak 
di JI. Belakang Victori / JI. Belakang Factory Kac 1-2/No. 

2C Desa/Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung 


Propinsi Jawa Barat (di sertifikat tertulis Jl. Belakang 


Jenis barang yang 


dilelang 


Factori) atas nama 1. H Januar Primadi, 2. Dra Maida 
Dwiani. 3. Puspatriani Agustina; 
2. Sertifikat Hak Milik No. 1942/Braga seluas 101 m', terletak 


di Jl. Belakang Victori / JI. Belakang Factory Kac 1-2/No. 
2C Desa/Kel, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung 
Propinsi Jawa Barat (di sertifikat tertulis Jl. Belakang Fac- 
tori) atas nama 1. H Januar Primadi, 2. Dra Maida Dwiani. 
3. Puspatriani Agustina: 


Harga Limit 


Rp. 3.480.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Delapan 
Puluh Juta Rupiah) 


Lelang tanpa kehadiran peserta (E-Auction) dengan jenis 
penawaran lelang terbuka (Open Bidding), dapat diakses 
melalui alamat domain https//wwwlelang.goiid/ dan atau 
https//www,portal.lelang.go.id 


Kamis, 18 Juli 2024 
10.15 WIB waktu server (sesuai WIB) 


Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) 


Tempat Lelang 


Bandung Gedung N, Gedung Keuangan Negara 


Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung 


Penetapan Lelang Setelah batas akhir penawaran 


Jadwal untuk melihat ž P è 
barang yang dilelang Rabu, 19 Juni 2024 s/d Kamis, 18 Juli 2024 


Syarat-syarat Lelang : 


1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang 
menggunakan Aplikasi Lelang Internet yang dapat diakses pada alamat domain 


hitps//wwwlelang.go.id/ dan atau https://www.portal.lelang.go.id: 
2 Gio Tan 


(on peserta 


elang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta 


lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https//wwwlelang.go.id/ dan 
atau Mttps//mwwportaelang.gaid dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, 
NPWP TEKSTenSI hfe -"Jpg,”png.J dah nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan 
akan dikembalikan langsung ke nomer rekening tersebut): 


. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah 


ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 
1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke 
Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan 
secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang 
setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid: 

4. Kondisi objek lelang yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dengan 
semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan 
memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang: 

5. Pelunasan harga lelang beserta bea lelang pembeli sebesar 296 paling lambat 5 (lima) 
hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan pembeli 
wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain. 


Syarat - syarat tambahan : 


a. Pelaksanaan lelang akan dibatalkan antara lain apabila Penanggung Pajak melunasi 
tanggung jawab Pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak/berdasarkan 
putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak/objek lelang musnah seusai 
dengan ketentuan yang berlaku sebelum tanggal pelaksanaan lelang: 

b. karena satu hal, pihak penjual dan/atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/ 
penundaan lelang terhadap objek lelang dan pihak pihak yang berkepentingan/peminata 
tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapaun kepada pihak 
penjual dan/atau pejabat lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung, 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat, dan Kantor Pusat Direktorat 


Jenderal Kekayaan Negara: 


c Keterangan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Jurusita (Heny Rochaeni/0822 5811 
1543) dan/atau Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (Sudaryono/0858 6270 4066). 


orang-orang tua dahulu. 

Ade Wahyu, 35 tahun, 
warga Cibodas Benteng mi- 
salnya, menyebutkan ben- 
teng tersebut bekas tempat 
latihan Belanda merujuk in- 
formasi orang-orang dahulu. 
Mengenai detail informasi 
benteng lain, ia tak menge- 
tahuinya. Yang jelas, ia 
mengakui kondisi benteng 
tak terawat. 

Warga yang bertatus peng- 
garap lahan di area benteng 
pun membersihkan kebun- 
nya, bukan bangunan berse- 
jarah tersebut. Meski begitu, 
pembersihan benteng biasa- 
nya dilakukan menjelang 
Agustusan atau peringatan 
Kemerdekaan RI. 

Dalam kunjungan "PR" se- 
belumnya, detail benteng di- 
kemukakan Awan (16), asal 
Cibodas Benteng. Ia menga- 
takan, terdapat dua lubang 
atau pintu masuk pada ben- 
teng yang bangunan benteng 
yang terpisah-pisah. Satu lu- 


bang terdapat pada gunduk- 
an tembok di dekat tiang ga- 
wang lapangan bola. Satu la- 
gi terdapat di bangunan ber- 
bentuk bungker. 

Menurut Awan, lubang ba- 
ngunan dekat tiang gawang 
tersebut memang sudah ter- 
tutup tanah. Saat masih be- 
lum tertutup, bola tendangan 
mereka yang bermain di 
lapangan terkadang masuk 
ke lubang itu. Ukurannnya 
pun kecil saja. 

Sementara warga lainnya, 
Eni (28) membenarkan, ba- 
ngunan tersebut merupakan 
tempat perlindungan Belan- 
da. "Kanggo nyumput saur- 
na," ucap Eni. 


Teori logis 

Dalam catatan "PR" ben- 
tuk benteng di Cibodas Ben- 
teng lebih mirip Benteng Pa- 
sir Kopi di Cidepong, kawas- 
an Cipatat. Kedua benteng, 
tak memiliki bangunan be- 
rupa kamar-kamar yang ter- 


sambung macam Benteng Ci- 
parang, Gandasoli di Cipatat 
dan Tangkil di Cikalongwe- 
tan. Benteng-benteng terse- 
but juga berada di wilayah 
KBB. 

Sejauh ini, teori atau alas- 
an logis yang menjadi latar 
belakang berdirinya benteng- 
benteng Belanda yang me- 
magari Bandung dari arah 
utara dan barat adalah ren- 
cana persiapan perpindahan 
ibu kota Hindia Belanda, dari 
Batavia ke Bandung pada 
awal abad ke-20. Beberapa 
lokasi atau kawasan militer 
dibangun di wilayah Cimahi, 
Batujajar. 

Untuk Benteng Pasir Kopi 
dan Cibodas Benteng, keber- 
adaan tanggul yang meman- 
jang bergelombang di atas 
ketinggian yang dilengkapi 
bungker bisa jadi merupakan 
tempat bertenggernya senja- 
ta-senjata penangkis serang- 
an udara. (Bambang 
Arifiianto/”PR”)*** 


9 


Sp 
' 


kehilangan 


Hig STNK No.Pol:D-4957-VBP 
a/n: Hendrik Hermawan 


pemberitahuan 


PENGUMUMAN 
Pembubaran PT. MITRA 
ANUGERAH SPIRIT Berdasarkan 
atas hasil RUPS Luar Biasa 
tanggal 4 Juni 2024, dengan ini 
kami beritahukan bahwa terhitung 
sejak tanggal 4 Juni 2024 PT 
MITRA ANUGERAH SPIRIT 
DIBUBARKAN oleh karena itu 
sejak tgl tersebut perseroan tidak 
menjalankan usahanya lagi. 


Bandung, 3 Juli 2024 
PT MITRA ANUGERAH SPIRIT 
Direksi 


PENGUMUMAN 
PT. MULTI COLORINDO UTAMA 
CHEMICALS, berkedudukan di 
Kota Bandung, dengan ini 
dinyatakan dibubarkan dengan 
Akta RISALAH RAPAT UMUM 
PEMEGANG SAHAM LUAR 
BIASA Nomor 01 tgl 24 Juni 2024, 
dibuat dihadapan MAUDY LUNEL 
PONGTULURAN, SH Notaris di 
Kabupaten Bandung. 

Bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat 
menghubungi Direksi di Jl. 
Solontongan II No. 10, Kota 
Bandung, selambatnya 15 hari 
setelah pengumuman ini. 

Kota Bandung, 4 Juli 2024 
Direksi 
PT. MULTI COLORINDO UTAMA 
CHEMICALS 


Hilang BPKB TO5498714,NPL: 
Z-111-MM AN.NOVI NOVIYANTI 


Katakan 


Iklanvin 
Pe) 
2092 


“ Mini Baris (min. 2 Baris dan maks. 7 baris) Rp. 22.500,- 
+ Iklan Kolom UK. 20 mm s.d. 100 mm Rp. 15.000,- 
» Iklan Kolom UK. 101 mm s.d, 540 mm Rp. 27.500,- 
* Display Umum (BW) (min. tinggi 50 mm) Rp. 55.000,-mmk 
* Display Umum (FC) (min. tinggi 50 mm) Rp. 75.000,-/mmk 
* Display Hal 1 (FC) 
Posisi Atas Rp. 280,000 (Min. 7 kim x 50 mm, Maks. 7 kim x 100 mm) 
+ Display Hal 1 (FC) Posisi Bawah 
Rp. 225,000 (Min. 2 kim x 100 mm, Maks.7 kim x 150 mm) 

* Display Duka Cita s/d 200 mmk Rp. 19,000,-/mmk (Tinggi min. 50 mm) 
“ Display Duka Cita diatas 200 mmk Rp. 32.000 (Tinggi min. 50 mm) 
+ Strip Ad Hal 1 (FC) 2x30 mmk Rp. 9,500,000 
+ Kuping Hal 1 (FC) 40x50 mmk Rp. 13,000,000,- 

“Logo Ad (BW) 1x40 mmk RP. 4,500,000,- 

+ Logo Ad (FC) 1x40 mmk Rp. 9,000,000,- 

+ Advertorial (BW) (Min.450 mmk) Rp.45,000,- 

+ Advertorial (FC) (Min.450 mmk) Rp.55,000,- 

+ Display Prospe tus/Lap.Keuangan (BW) Rp. 25.000,- 

+ Display Prospektus/Lap.Keuangan (FC) Rp. 32.500,- 


Menko PMK: Bantuan 
Presiden Bukan Bansos 


JAKARTA, (PR).- 


Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan 
bantuan sosial (bansos) sudah tidak diberikan dalam bentuk 
fisik kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan 
(PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). 

“Jadi kalau bansos sebetulnya sudah tidak ada yang sifatnya 
fisik, karena sudah diterima melalui rekening masing-masing 
keluarga penerima manfaat, baik itu yang berupa PKH maupun 
BPNT langsung ke rekening masing-masing penerima,” kata 
Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, 


Jakarta, Rabu (3/7/2024). 


Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan dalam bentuk sem- 
bako, baik itu oleh Presiden maupun menteri, bukan termasuk 
kategori bansos. Ia menilai bantuan itu menggunakan dana 
program kemasyarakatan atau dana operasional menteri. 

“Kalau yang dalam bentuk sembako itu sebenarnya bukan 
bansos, kalau Presiden yang bagi itu sebetulnya dari dana pro- 
gram kemasyarakatan Presiden, ada dana taktis. Bukan hanya 
Presiden, tetapi saya selaku Menko PMK juga dapat, namanya 
dana operasional menteri (DOM),” ucapnya. 

Ia juga menegaskan, bansos sudah ada di dalam nomen- 
klatur APBN dan sudah berwujud nontunai. “Sudah masuk di 
masing-masing rekening keluarga penerima manfaat (KPM), 
utamanya program PKH yang jumlahnya sekitar 10 juta KPM, 
sedangkan BPNT 19,8 juta KPM,” ujar dia dilansir Kantor 


Berita Antara. 


Sementara bantuan berupa beras, kata dia, bersumber dari 
cadangan pangan pemerintah dan bukan termasuk bansos. 
bantuan itu dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 
(BA BUN). “Kalau beras itu sumbernya dari cadangan pangan 
pemerintah, dananya bukan dari bansos tetapi dari BA BUN, 
untuk mengintervensi utamanya akibat kelangkaan bahan 
pangan atau beras mahal,” ucap Menko PMK. 

Adapun bansos termasuk salah satu skema pemerintah un- 
tuk menurunkan angka kemiskinan dan menghapus kemiskin- 
an ekstrem. Pemerintah telah melakukan tiga strategi utama, 
yakni penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, 
dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan 
secara konvergen dan terintegrasi. Hal tersebut dilakukan seba- 
gai wujud nyata untuk melindungi kelompok-kelompok rentan 
agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan mendapatkan akses 
kebutuhan dasar yang setara. (Suhirlan A)*** 


PRFM Meraih Penghargaan 
Anugerah Penyiaran KPID JABAR 2023 


LEMBAA PENYIARAN 
KOLABORATIF 


ILM PEMILU : PEMIMPIN YANO BAIK DARI 
PEHLIN YANG CERDAS 


KAI Ingatkan Aturan Kendaraan Prioritas 


di Perlintasan Kereta 


"Pengguna jalan termasuk 


pemadam kebakaran dan ambulans 
harus mendahulukan perjalanan 
kereta api, sebab kereta api 


memiliki jalur tersendiri dan 


tidak dapat berhenti secara tiba-tiba," 


N 


d 


Joni Martinus 
VP Public Relations KAI 


Klik Beritanya di www.prfmnews.id 
dan Hanya di Radio 107,5 PRFM 


Tertarik Beriklan 


'di PREM 


Hubungi 


(022) 422 1400 


Ng 
N 


Y 
PikiranRakyat 
KAMIS (PAHING) 4 JULI 2024 
27 ZULHIJAH 1445 H 
RAYAGUNG 1956 


OPINI 


e-mail: opini@pikiran-rakyat.com 


ED Uk RENCANA 
Masalah PPDB 


PENERIMAAN peserta didik baru (PPDB) 
tahap II akan diumumkan besok, Jumat 
(5/7/2024). Setelah itu, proses PPDB pun 
selesai. Namun, bukan berarti masalah 
PPDB selesai. Bahkan, bisa dipastikan 
masih ada upaya di luar jalur resmi yang 
dilakukan oleh sejumlah orangtua agar 
anaknya masuk ke sekolah tertentu. 


ESKI menjadi hajatan tahunan, 

PPDB selalu menyisakan masalah 

setiap tahunnya. Masih mending 

kalau masalahnya berbeda-beda. 

Masalah PPDB selalu soal kecu- 

rangan di hampir semua jalur. 
Jalur zonasi dan prestasi selalu menjadi sorotan ham- 
pir setiap tahunnya. Padahal, aturan sudah diperbaiki. 
Namun, pelanggaran tetap terjadi. Semakin rumit 
aturannya, semakin canggih pula pelaku kecurangan 
menyiasati aturan yang sudah ditetapkan. 

Di jalur zonasi misalnya, jarak rumah peserta didik 
baru dengan sekolah saat ini semakin dekat. Bahkan, 
di beberapa sekolah yang dianggap favorit, jarak 
rumah peserta didik yang diterima kurang dari 500 
meter, Bisa dibayangkan (jika hal itu benar), tentu 
lingkungan sekolah merupakan permukiman padat 
penduduk yang setiap tahunnya ada saja ratusan siswa 
yang masuk ke sekolah tersebut. 

Beruntung, ada beberapa sekolah yang mau 
bersusah payah melakukan verifikasi dan validasi 
ulang dengan lebih cermat sehingga menemukan 
adanya kecurangan tersebut. Rata-rata orangtua 
menggunakan alamat dekat sekolah, tetapi tidak 
tinggal di situ. 

Sementara itu, jalur prestasi pun tak selalu jujur. 
Temuan sertifikat palsu, manipulasi nilai raport selalu 
ditemukan. Bahkan di Kota Depok, atlet senam 
dengan puluhan sertifikat pun tak diterima PPDB SMP 
jalur prestasi kejuaraan. Jika jalur zonasi dengan 
syarat administrasi yang benar atau jalur prestasi 
dengan kejuaraan yang bisa dipertanggungjawabkan 
saja tidak bisa lolos PPDB, lantas apa sebenarnya yang 
menjadi landasan CPD diterima? 

Meski ada ratusan CPD yang dicoret pada PPDB 
tahap satu karena melakukan kecurangan alamat, 
belum tentu kecurangan lantas tak terjadi. Sebab, sia- 
pa yang menjamin CPD yang telah dicoret tidak masuk 
ke sekolah tersebut melalui jalur lain yang ilegal. 

Apalagi, hingga saat ini tidak ada sanksi yang mem- 
buat pelaku jera melakukan kecurangan. Buktinya, 
kecurangan dalam PPDB terus terjadi setiap tahunnya 
dengan kasus yang sama. 

Apalagi jika kecurangan yang dilakukan secara sis- 
tematis dan terstruktur. Padahal, panitia PPDB tentu 
sudah menemukan bukti yang kuat saat mencoret 
nama CPD karena pelanggaran aturan. Sanksi yang 
diberikan harus memberikan efek jera agar oknum 
tidak melakukan kecurangan, baik secara administratif 
maupun melalui suap, gratifikasi, ataupun pemerasan. 

Tanpa sanksi tegas dan memberikan efek jera, 
dipastikan pelanggaran akan terus berulang. Bukan 
hanya oknum pejabat yang menyalahgunakan 
wewenangnya, tapi orangtua yang terus memaksakan 
diri agar anaknya diterima di sekolah tertentu, akan 
terus ada. 

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidik- 
an Indonesia, Ubaid Matraji, mengatakan, masalah 
utama dalam PPDB adalah berkeadilan. Menurut dia, 
PPDB bukan soal teknis implementasi, tapi sistemnya 
yang masih belum berkeadilan. 

Belum lagi, praktik ugal-ugalan terjadi di jalur gelap 
via gratifikasi dan jasa titipan orang dalam yang meli- 
batkan banyak pihak dan menguras banyak uang. 

Ubaid mengharapkan sistem kompetisi dalam rebut- 
an kursi di PPDB harus diakhiri. Sistem PPDB yang 
seperti itu dinilainya hanya menguntungkan sekolah 
negeri dan mendiskriminasi sekolah swasta. Begitu pu- 
la bagi anak, menguntungkan yang lulus PPDB di 
sekolah negeri, sementara menyiksa orang tua yang 
gagal, karena harus masuk swasta yang berbiaya ma- 
hal, atau swasta berbiaya murah tapi tak berkualitas. 

Di sisi lain, perlu juga penyadaran bagi masyarakat, 
terutama orangtua, agar tidak melakukan kecurangan 
hanya untuk memasukkan anaknya ke sekolah terten- 
tu. Bukankah setiap orangtua menginginkan anaknya 
sukses? 

Kesuksesan macam apa yang dimulai dengan kecu- 
rangan? Apalagi jika orangtua memaksakan anaknya 
masuk ke sekolah tertentu tanpa diimbangi dengan ke- 
mampuan yang sesuai. 

Pada ujungnya, anaklah yang menjadi korban. Ter- 
masuk, ketika ada diskualifikasi terhadap CPD karena 
melanggar aturan. Padahal, bisa jadi si anak tak 
pernah tahu dan tak pernah punya keinginan mela- 
kukan kecurangan. 

Sistem yang baik, tanpa diimbangi dengan kesadar- 
an dan mentalitas yang baik dari masyarakatnya, 
sepertinya aturan PPDB seperti apapun akan tetap di- 
langgar. Sebab, bisa jadi prinsipnya adalah aturan ada 
untuk dilanggar. Semoga tidak.“ 


— ANTARKITA 


Koperasi dan Petani 


ADA tahun 2022, 
P pendapatan 100 ko- 

perasi terbesar di 
Amerika Serikat mencapai 
319 miliar dolar AS atau se- 
kitar Rp 5.104 triliun, apabi- 
la kita menggunakan nilai 
tukar sekarang sekitar Rp 
16.000 per dolar AS. Pada 
tahun 2022 PDB Indonesia 
Rp 19.588,4 triliun. Artinya, 
nilai pendapatan 100 kope- 
rasi terbesar di Amerika ter- 
sebut mencapai 2696 dari ni- 
lai PDB Indonesia. 

Sekarang, mari kita ambil 
nilai pendapatan koperasi 
pertanian terbesar di Ameri- 
ka yaitu Koperasi CHS. Nilai 
pendapatan Koperasi CHS 
pada tahun 2022 mencapai 
47,8 miliar dolar AS atau se- 
kitar Rp 764,8 triliun. Jum- 
lah ini mencapai 3,9% dari 
PDB Indonesia. 

Apabila pendapatan CHS 
tersebut dibandingkan de- 
ngan pendapatan PT Perta- 
mina, yaitu Rp 1.323 triliun 
pada tahun 2022, ternyata 
pendapatan koperasi perta- 
nian CHS mencapai 57,8% 
atau setengahnya lebih sedi- 
kit dari pendapatan PT Per- 
tamina. 

Begitu juga saat diban- 
dingkan dengan PLN (Rp 
441,1 triliun), BRI (Rp 208,1 
triliun), Bank Mandiri (Rp 
161 triliun), Telkom Indone- 
sia (Rp 147,3 triliun), MIND 
ID (Rp 126,8 triliun), Pupuk 
Indonesia (Rp 103,8 triliun), 
Semen Indonesia (Rp 36,3 
triliun), dan Krakatau Steel 
(Rp 34,9 triliun), pendapat- 
an perusahaan-perusahaan 
BUMN tersebut ternyata le- 
bih rendah dibandingkan de- 
ngan pendapatan CHS pada 
tahun yang sama. 

Data itu menunjukkan 
bahwa pertanian dan kopera- 
si sebagai institusi pengem- 


AN 
! Agus Pakpahan 
: a Kg Rektor Universitas Koperasi Indonesia 
bangan usaha pertanian telah Andaikan budaya melihat 
menunjukkan hal yang sa- pertanian adalah cara berpi- 
ngat menantang bagi kita se- kir Abraham Lincoln, maka 


bagai bangsa dan negara, 
mengingat Indonesia memi- 
liki Pasal 33 dalam UUD 
1945. 

Pasal ini memerintahkan 
Indonesia untuk menyusun 
kembali perekonomiannya 
dengan membangun struktur 
ekonomi sebagai usaha ber- 
sama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan. Struktur ini 
adalah koperasi. 

Selanjutnya, dalam teori 
ekonomi yang ditemukan 
John Nash, disebutkan bah- 
wa cooperative eguilibrium 
mengungguli non-coopera- 
tive eguilibrium apabila per- 
syaratannya dapat dipenuhi. 

Koperasi secara teoretis 
dan empiris telah menunjuk- 
kan kontribusinya bagi ke- 
majuan perekonomian suatu 
negara. 

Bahkan, dapat dikatakan 
bahwa tidak ada negara ma- 
ju tanpa disertai oleh kema- 
juan koperasinya. 

Pertanyaannya mengapa 
koperasi di Indonesia kema- 
juannya belum banyak dira- 
sakan, khususnya dalam sek- 
tor riil, terutama dalam bi- 
dang pertanian. Padahal, se- 
kitar 34,3% dari 300 daftar 
koperasi terbesar dunia ada- 
lah koperasi pertanian. 

Dalam tulisan singkat ini 
penulis menyampaikan pan- 
dangan bahwa penyebab 
utamanya koperasi pertani- 
an Indonesia tidak berkem- 
bang adalah akibat dari kesa- 
lahan dalam budaya melihat 
pertanian. 


kita akan mendapatkan sek- 
tor pertanian yang bukan ha- 
nya maju, tetapi juga menja- 
di tumpuan kemajuan bu- 
daya dan ekonomi Indonesia 
sekaligus. 

Andaikan pula cara berpi- 
kir yang kita gunakan adalah 
cara berpikir Franklin D 
Roosevelt (FDR). Dia me- 
nyelamatkan perekonomian 
Amerika dari depresi ekono- 
mi pada tahun 1930-an de- 
ngan menerapkan strategi 
dorong gelombang dari ener- 
gi the forgotten men. 

Demikian juga kemajuan 
Jepang mengakar pada cara 
pandang Kaisar Tokugawa. 
Menurut pandangan Toku- 
gawa, kelas tertinggi masya- 
rakat adalah kaum Samurai, 
disusul kelas berikutnya se- 
cara berurutan, petani, in- 
dustriawan dan pedagang. 


Pola pikir 


Apa makna sudut pandang 
di atas bagi Indonesia? Mari 
kita melihatnya berdasarkan 
data sehingga sikap kita 
menjadi objektif. 

Indonesia diwarisi luas la- 
han persawahan sekitar 7,46 
juta hektare yang tersebar di 
Pulau Jawa hampir sete- 
ngahnya (4796), di Pulau Su- 
matra 24%, di Pulau Sulawe- 
si 13%, di Pulau Kalimantan 
10%, di Pulau Nusa Tengga- 
ra dan Bali 6 %, dan di Pulau 
Maluku dan Papua 1%. 

Kalau kita melihat data ini 
sebagai aset, dengan meng- 
asumsikan nilai per hektare 


sawah Rp 1 miliar, maka ni- 
lainya akan mencapai ku- 
rang-lebih sebesar Rp 7.460 
triliun. 

Bandingkan dengan nilai 
PDB Indonesia pada 2023 
sebesar Rp 20.892,4 triliun. 
Perkiraan kasar nilai sawah 
sebagai andil investasi petani 
secara turun-temurun, tanpa 
pinjaman bank atau fasilitas 
lain seperti KLBI/BLBI ke- 
tika membangun perkebun- 
an kelapa sawit pada saat ke- 
bijakan PBSN (Perkebunan 
Besar Swasta Nasional) dite- 
rapkan, telah mencapai se- 
kitar 35,7% dari PDB In- 
donesia. 

Kita belum berbicara nilai 
aset petani karet sekitar 3,5 
juta hektare, petani kelapa 
sawit 6,3 juta hektare, kelapa 
3,3 juta hektare, kopi 1,2 juta 
hektare, dan tanaman lain. 
Artinya, petani telah mem- 
berikan kontribusi berupa 
aset lahan pertanian dengan 
nilai sosial-budaya-ekonomi- 
lingkungan sangat besar. 

Jadi, kalau kita mau meli- 
hat kontribusi petani berupa 
aset lahan sebagaimana di- 
uraikan di atas, maka perta- 
nyaannya adalah mengapa 
pasangan dari aset lahan ter- 
sebut seperti industri berba- 
sis padi tidak berkembang di 
Indonesia? 

Andaikan pasangan yang 
sama hadir, yaitu senilai Rp 
7.460 triliun, maka industri 
berbasis padi sebagai sum- 
ber pertumbuhan, pemerata- 
an, dan keberlanjutan inves- 
tasi akan berkembang. 

Artinya, proses guremisasi 
petani dan pertanian tidak 
akan terjadi, seperti yang 
telah kita saksikan di Korea 
Selatan, Jepang dan negara- 
negara maju lainnya. 

Sebagai ilustrasi, pada ta- 
hun 1970 luas lahan pertani- 


Resah 


MOBIL Cina kian 
berjaya di Rusia, pabrik- 
an lokal resah. 

- Hal serupa mungkin 
terjadi di sini. 


Gaji 


PENERIMA PPDS 
bakal dapat gaji Rp 7,5 
Juta. 

- Akhirnya dokter ma- 
gang dapat gaji terea- 
lisasi. 


Aneh 


AHLI: Brain Cipher 
aneh, mau balikin data 
secara gratis. 

- Memang anomali. 


an per rumah tangga petani 
Indonesia adalah kurang-le- 
bih sama dengan luas lahan 
per rumah tangga petani di 
Korea Selatan. 

Sekarang rata-rata petani 
Korea Selatan sudah menca- 
pai luasan lahan pertanian 
yang meningkat yaitu sekitar 
2 hektare, sedangkan di In- 
donesia menurun menjadi 
kurang dari 0,5 hektare. 

Dalam proses transforma- 
si sosial-ekonomi tersebut 
koperasi menjadi inti dalam 
pengembangan investasi 
mulai dari pengembangan 
sumber daya manusia hing- 
ga industrialisasi pertanian 
secara menyeluruh. 

Koperasi dan kesejahtera- 
an petani merupakan hal 
yang tak dapat dipisahkan. 
Bukti empiris di negara maju 
mestinya membangun buda- 
ya berpikir baru bagi Indo- 
nesia. *** 


Menelaah Pelaksanaan Haji Tahun 2024 


INGGA Minggu 
(30/6/2024) ke- 
marin, telah puluh- 


an kloter jemaah haji asal 
Jawa Barat yang dicirikan 
identitas kloter JKS (berang- 
kat dari Bandara Soekarno 
Hatta) dan KJT (Kertajati), 
kembali ke tanah air. 

Jawa Barat sebagai pe- 
nyumbang kafilah terbesar 
dari total 241.000 jemaah 
haji Indonesia tahun 2024, 
poin penelaahan berikut pe- 
nulis proyeksikan bisa mere- 
presentasikan sejumlah ca- 
tatan penting dari prosesi ha- 
ji tahun 2024. 

Pertama, jumlah jemaah 
terbesar Indonesia sepanjang 
sejarah haji dilaksanakan Ke- 
menterian Agama (Kemen- 
ag) di negeri ini, relatif sudah 
dibarengi pelaksanaan mana- 
jerial yang berjalan on the 
track sekalipun di sisi lain, 
kekurangan (relatif minor) 
masih ditemukan. 

Hal ini merujuk, terutama, 
pada jumlah jemaah haji 
wafat di Mekah dan Madinah 
yang mencapai sekitar 300 
orang hingga hari ke-45 ope- 
rasional haji. 

Angka ini relatif turun sig- 
nifikan dibandingkan jamaah 
haji wafat 2023 mendekati 
800 orang, atau persisnya 
772 orang, sekalipun jumlah 
jamaah yang berangkat ha- 
nya 221.000 orang. 

Saat kita mendengar te- 
tangga/keluarga/kolega me- 
lakukan walimatussafar se- 


Muhammad Sufyan Abd 


Petugas Haji Daerah Jabar 2024 


panjang Mei 2024 laku, ki- 
ranya undangan tersebut se- 
lalu disertai harapan kepada 
sang calon haji bisa kembali 
selamat ke tanah air dengan 
harapan menyandang gelar 
mabrur/mabruroh. 

Terlebih saat manasik di 
kecamatan/kota/kabupaten, 
telah diinfokan bahwa gelar- 
an haji sudah kembali nor- 
mal dengan alokasi 2 juta je- 
maah sedunia, dengan diser- 
tai medan tantangan cuaca 
kisaran 40-45 derajat Celsius 
begitu kloter perdana men- 
darat di Madinah pada 13 
Mei lalu. 

Sejauh ini, harapan dalam 
aneka tantangan tersebut 
mayoritas terpenuhi jika me- 
rujuk penurunan korban jiwa 
tadi. Hal ini karena penulis 
menulis sebagai atsar dari 
hadirnya dua kebijakan vital 
dari Kemenag, Kemenkes, 
dan pemda sebelum dan saat 
pelaksanaan haji 2024. 

Kemenag tahun ini dengan 
terang benderang dan bah- 
kan meminta kami petugas 
kloter mengikuti kebijakan 
murur (melewati) Muzdali- 
fah tanpa perlu mabit khusus 
bagi lansia resiko tinggi/resti, 
lansia tidak mandiri, orang 
sakit, dan pendampingnya. 
Jadi, selepas wukuf di Arafah, 


bisa langsung beristirahat ke 
maktab (tenda) di Mina. 

Hal ini penting selain 
mengantisipasi kejadian ta- 
hun 2023 yang terjadi antre- 
an bus sangat panjang ke Mi- 
na saat jemaah selesai mabit 
Muzdalifah, juga karena ta- 
hun ini sedang dibangun fa- 
silitas WC di Muzdalifah se- 
luas 20.000 meter persegi se- 
hingga ruang untuk jemaah 
berkurang. 

Dengan slogan Haji Ra- 
mah Lansia, maka perminta- 
an rerata 25% kloter harus 
murur, tak hanya memudah- 
kan beban operasional petu- 
gas kloter. Lebih dari itu, be- 
tapa besar risiko kesehatan 
jemaah lansia tereliminasi 
dengan sendirinya. Hal ini 
sesuai dengan asas syariat 
(magosidus syariah) yakni 
menyelamatkan jiwa manu- 
sia (hifdz nafs). 

Jemaah haji yang dibekali 
berbagai mahzab pun diberi 
medium tasammuh (tole- 
ransi) atas dinamika di la- 
pangan. Mabit yang umum- 
nya dipandang rukun dan 
wajib haji, tahun ini atas ijti- 
had Kemenag dibantu fatwa 
ormas Islam seperti NU, ke- 
mudian menjadi sunah haji 
bagi kalangan mustadhaftin 
terutama lansia dan orang 


sakit tadi. 

Di sisi lain, kolaborasi Ke- 
menag, Kemenkes, dan pem- 
da melalui puskesmasnya, ju- 
ga membuat tahun ini peme- 
riksaan kesehatan lebih ketat 
dari sebelumnya. Tidak sedi- 
kit yang sudah dapat porsi 
berangkat, akhirnya ditunda 
keberangkatan demi terca- 
painya hifdz nafs tadi. 

Kejadian riil dialami sen- 
diri penulis ketika beberapa 
jemaah keringat panas di- 
ngin ketika pemeriksaan ke- 
sehataan akhir dilangsung- 
kan di Embarkasi Bekasi pa- 
da malam keberangkatan. 

Padahal, penapisan akhir 
ini lebih ditujukan menjaring 
pasien status gawat darurat 
saat keberangkatan, bukan 
seleksi kesehatan dini. 

Merujuk hal ini, kebijakan 
isthithoah kesehatan ini se- 
layaknya diterapkan kembali 
untuk musim haji 2025 dan 
berikutnya guna mencipta- 
kan keberlangsungan jemaah 
haji pergi dan pulang utuh, 
bersama, dan mabrur. 


Tantangan 


Kedua, kompleksitas di 
maktab Mina, secara umum 
masih tetap terjadi tahun ini; 
Kapasitas tenda belum opti- 
mal, antrean sangat panjang 
di toilet, dampak sosial ver- 
tikal ikutan dari kompleksi- 
tas maktab, dst. 

Bahwa puluhan toilet digu- 
nakan hampir 3.000 jemaah 
di satu kompleks maktab se- 


lama tiga hari tiga malam un- 
tuk nafar awal serta empat 
hari empat malam (nafar 
tsani) adalah jurnal penguji 
kesabaran dalam prosesi ter- 
lama ibadah puncak haji. 

Memang harus diakui pu- 
la, dalam waktu bersamaan, 
jarak maktab ke lokasi Jama- 
rat untuk jemaah haji Jawa 
Barat relatif dekat (estimasi 4 
km sekali jalan) plus diba- 
rengi posko tenaga kesehatan 
non kloter pada perjalanan 
berangkat-pulang jumrah. 

Namun demikian, penulis 
menilai Kemenag bisa me- 
replikasi kebijakan murur di 
Muzdalifah pada kegiatan di 
Mina tersebut. Artinya, seba- 
gaimana di Mudzalifah, ten- 
da Mina juga hanya untuk ja- 
maah yang bugar dan isthi- 
toah menjalani jumroh. 

Apakah memungkinkan 
mereka peserta murur tadi 
langsung ke hotel (dengan 
jumrah sudah pasti di-badal- 
kan), sehingga kapasitas ten- 
da berkurang dan menjadi 
lebih layak segalanya bagi ja- 
maah isthitoah tersisa? 

Pertanyaan ini amat rele- 
van jika kita mendengar pen- 
jelasan Kerajaan Arab Saudi 
bahwa maktab berupa ba- 
ngunan permanen di Mina 
dirancang tersedia baru pada 
tahun 2030. 

Dengan kata lain, diper- 
lukan terobosan manasik haji 
seperti murur Muzdalifah, 
dalam pelaksanaan jumrah 
Mina tahun 2025-2029." 


USTRALIA dan Indonesia dericks. 
Asa memperkuat kerja 
ama transisi energi melalui 
penandatanganan nota kesepahaman 
(MOU) di Jakarta, Selasa 
(2/7/2024). 

David Fredericks, Sekretaris De- 
partemen Perubahan Iklim, Energi, 
Lingkungan, dan Air Australia 
(DCCEEW) dan Dr Dadan Kusdiana, 
Sekretaris Jenderal Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) menandatangani MOU itu. 

David Fredericks mengatakan, 
MOU ini memperdalam kemitraan 


mendorong investasi di bidang 
infrastruktur energi dan manufaktur 
energi ramah lingkungan. 

“Dalam kolaborasi ini, kami akan 
bekerja sama untuk berbagi penge- 
tahuan dan pendekatan praktik ter- 
baik untuk mengatasi isu-isu utama 
dalam transisi energi dan mencapai 
nol emisi karbon,” kata David Fre- 


Kedutaan Besar Australia akan 
bekerja sama dengan Kementerian 
ESDM untuk mengidentifikasi 
peluang kolaborasi dengan fokus 
pada integrasi jaringan energi ter- 
barukan, efisiensi energi, dan rantai 
pasokan energi bersih. 

“Indonesia sangat ingin mening- 
katkan kerja sama dengan Australia 
di sektor energi. Kami juga bertujuan 
untuk mendorong investasi swasta 
untuk mempercepat perjalanan kita 
menuju pencapaian nol emisi 
karbon," kata Eniya Listiani Dewi, 


antara Australia dan Indonesia, yang Direktur Jenderal Energi Baru, 
dibangun berlandaskan keunggulan Terbarukan, dan Konservasi Energi 
komparatif kedua negara, untuk Kementerian ESDM. 

mendukung transisi energi dan Kemitraan ini akan memperkuat 


Dialog Energi Australia-Indonesia 
yang diadakan setiap tahunnya. Hal 
ini didasarkan pada berkembangnya 
keterlibatan Australia dalam per- 
ubahan iklim dan transisi energi di 
Indonesia, termasuk kunjungan Duta 
Besar Australia untuk Perubahan 
Iklim, Kristen Tilley, baru-baru ini ke 
Indonesia.” 


Ri-Australia Perdalam Kerja Sama Transisi Energi 


EN 


ISTIMEWA 


GELORA 


PikiranRakyat 


KAMIS (PAHING) 4 JULI 2024 


27 ZULHIJAH 1445 H 
RAYAGUNG 1956 


BENTROK PARA JUARA 


ELANDA dan Turki melengkapi delapan 

tim yang akan melanjutkan perjuangannya 

pada perempat final Piala Eropa 2024. 
De Oranje melaju ke perempat final setelah men- 
catat kemenangan meyakinkan 3-0 atas Ruma- 
nia di Stadion Allianz Arena Munich, Rabu 
(3/7/2024), melalui gol Cody Gakpo menit ke- 
20 dan brace Donyell Malen (83 dan 90--3). 

Sementara itu, Turki menghentikan laju Austria 
lewat kemenangan 2-1 di Stadion Red Bull Arena 
Leipzig, melalui brace Merih Demiral menit 
pertama dan ke-59. Gol Austria dicetak Michael 
Gregoritsch (66). 

Selanjutnya, Belanda dan Turki akan 
bertarung pada perempat final di Stadion 
Olimpiade Berlin, Minggu (7/7/2024). Tiga par- 
tai perempat final lain mempertemukan Spanyol 
vs Jerman, Jumat (5/7/2024), Portugal vs Pran- 
cis, dan Inggris vs Swiss, Sabtu (6/7/2024). 

Bagi Belanda, keberhasilan lolos ke perempat 
final ini menjadi kesempatan pertama dalam 16 
tahun. Terakhir, De Oranje lolos ke perempat 
final pada Euro 2008. 

Dalam pertandingan itu, Rumania sebenarnya 
memulai pertandingan dengan baik. Bahkan, 
mereka nyaris membuka keunggulan jika saja 
tendangan melengkung Dennis Man dari tepi 
kotak penalti bisa membobol gawang Belanda. 

Namun, Belanda justru yang bisa membobol 
gawang Rumania melalui aksi Gakpo meman- 
faatkan umpan Steven Bergwijn yang untuk per- 
tama kalinya tampil sebagai starter di putaran 
final Piala Eropa 2024. Setelah itu, Belanda 
berada di atas angin hingga Donyell mencetak 
dua gol. 

"Secara keseluruhan, ini adalah penampilan 
bagus. Kami tahu mereka adalah lawan yang 
tangguh, jadi kami siap bertarung," kata Gakpo, 
yang dinobatkan sebagai man of the match di la- 
ga ini, seperti dikutip kontributor “PR" Endan 
Suhendra dari laman resmi UEFA. 

Gakpo menyebutkan, selain perjuangan di la- 


Jadi Runner-up Grup D, 
Brasil Tantang Uruguay 


SANTA CLARA, (PR).- 

Meskipun belum tampil meyakinkan, Brasil melaju ke 
perempat final Copa America 2024 dengan status sebagai 
runner-up Grup D. Tim Samba hanya mampu bermain 
imbang 1-1 dengan Kolombia, pada laga pamungkas Grup 
D di Stadion Levi's Santa Clara, California, Amerika Se- 
rikat, Rabu (3/7/2024). 

Dalam pertandingan itu, Brasil unggul lebih dulu mela- 
lui gol Raphinha pada menit ke-12. Namun, tim Samba 
gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan 
berakhir setelah Kolombia mencetak gol penyeimbang pa- 
da menit ke-45+2 melalui aksi Daniel Munoz. 

Hasil itu menempatkan Kolombia lolos ke perempat fi- 
nal sebagai juara Grup D dengan 7 poin, hasil dua kali me- 
nang dan sekali imbang. Pada perempat final, Kolombia 
akan menghadapi runner-up Grup C Panama di Stadion 
Universitas Phoenix Glendale, Arizona, Minggu (7/7/- 
2024). 

Sementara Brasil yang menjadi runner-up Grup D ha- 
rus bentrok dengan juara 15 kali Copa America, Uruguay 
yang menjadi juara Grup C, di Stadion Allegiant Las Ve- 
gas, Nevada, Minggu (7/7/2024). 

Bagi Brasil, Uruguay merupakan ujian yang sesungguh- 
nya. Bahkan, jika penampilan mereka tak kunjung mem- 
baik, bukan tidak mungkin Brasil akan menjadi korban 
keempat keganasan Uruguay di Copa America 2024. 

Dalam tiga pertandingan fase grup, Uruguay menggu- 
lung tiga lawannya, termasuk mengubur harapan Amerika 
untuk lolos ke perempat final pada laga pamungkas. 

Selain itu, Brasil juga dipastikan bakal kehilangan ge- 
landang andalannya Vinicius Junior akibat hukuman aku- 
mulasi kartu kuning. Kartu kuning kedua pemain Real 
Madrid ini diterima setelah ia melanggar pemain Kolom- 
bia, James Rodriguez. 

Terlepas dari kondisi terkini kedua tim, pertemuan 
Uruguay dan Brasil sangat dinantikan. Sebab, Uruguay 
adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Copa Ame- 
rica merujuk pada jumlah trofinya. Mereka sudah 15 kali 
menjuarai Copa America, sama seperti Argentina. Brasil 
sembilan kali menjuarai Copa America. 

Kosta Rika gigit jari 

Hasil imbang 1-1 Brasil dan Kolombia membuat Kosta 
Rika gigit jari. Sebab, kemenangan 2-1 atas Paraguay di 
Stadion 92 Austin, Texas, tak berarti apa-apa. Kosta Rika 
harus mengakhiri turnamen dengan menempati peringkat 
ketiga Grup D dengan mengumpulkan 4 poin. 

Dalam pertandingan itu, Kosta Rika unggul dua gol ce- 
pat melalui aksi Francisco Calvo menit ketiga dan Josimar 
Alcover menit ketujuh. Gol balasan Paraguay dicetak Ra- 
mon Sosa pada menit ke-55. 

Selain Kolombia melawan Panama dan Uruguay kontra 
Brasil, pertandingan perempat final lain akan memperte- 
mukan Argentina melawan Ekuador dan Venezuela meng- 
hadapi Kanada. (Endan Suhendra)" 


pangan, dukungan fans yang sangat luar biasa 
menjadi kunci lain penentu kemenangan Belan- 
da. "Para penggemar sangat antusias di stadion, 
dan itu sangat membantu. Kami perlu mencetak 
gol dan itulah yang kami lakukan. Penting hari ini 
untuk membuat pernyataan kecil," ujarnya. 

Pelatih Belanda, Ronald Koeman mengakui 
jika timnya mengalami kesulitan di awal 
pertandingan. "Kadang-kadang sulit untuk 
menjelaskan mengapa Anda bermain buruk dan 
mengapa Anda mencapai level tinggi. Hari ini 
permulaannya sulit, kami akhirnya menemukan 
permainan kami dan menyebabkan masalah bagi 
mereka," kata Koeman. 

Menurut bek Belanda, Denzel Dumfries, 
kemenangan nyaman atas Rumania ini meru- 
pakan respon tim atas kekalahan dari Austria pa- 
da fase grup. Baginya, kemenangan ini bisa 
menjadi titik lompatan Belanda untuk melangkah 
lebih jauh di Germany 2024, termasuk pertan- 
dingan melawan Turki di perempat final. 

“Kami mengambil pelajaran dari pertandingan 
melawan Austria. Kami melakukan banyak 
percakapan minggu lalu. Kami melakukannya 
dengan sangat baik, terutama dalam hal 
menekan dan penguasaan bola. Kami sangat 
bangga karena kami merespons pertandingan 
melawan Austria," katanya. 

Pelatih Rumania, Edward lordanescu menga- 
takan, perjuangan timnya selama dua tahun 
harus berakhir dengan kesedihan. Tapi, ia tetap 
mengapresiasi perjuangan seluruh pemain dan 
dukungan fans Rumania yang luar biasa. 

"Hari ini kami mengakhiri kisah hebat yang ka- 
mi mulai dua tahun lalu. Kami melanjutkan kisah 
itu di sini, di Jerman bersama dengan para 
penggemar kami. Tim memberikan upaya yang 
besar, tetapi ada juga kesedihan. Kami 
menginginkan lebih, tapi kami memberikan 
segalanya. Terima kasih kepada teman-teman, 
para pendukung, dan masyarakat Rumania di 
seluruh dunia yang mendukung kami," katanya. 


Gol cepat Demiral 


Seperti halnya Belanda, keberhasilan lolos ke 
perempat final turnamen mayor merupakan yang 
pertama bagi Turki dalam 16 tahun terakhir. 
Brace Demiral, termasuk gol tercepatnya di Piala 
Eropa 2024 pada detik ke-57, mengantarkan 
Turki untuk menantang Belanda pada perempat 
final. 

Pelatih Turki asal Italia, Vincenzo Montella 
memastikan, timnya akan kembali 
mengumpulkan energi untuk menumbangkan Be- 
landa di perempat final. Menurut dia, kekuatan 
fisik dan mental sangat dibutuhkan untuk men- 
galahkan tim sekelas Belanda. 

"Kami telah menyamai jumlah pertandingan 
yang kami menangi di Piala Eropa 2008. Ini 
adalah pencapaian yang sangat penting. Lawan 
kami berikutnya adalah Belanda, tim yang 
berjuang seperti singa. Kami akan 
mengumpulkan kekuatan mental dan fisik, serta 
terus melaju," kata Montella. 

Kepercayaan diri untuk terus berkontribusi ju- 
ga disampaikan bintang muda Turki, Arda Guler 
yang membuat assist untuk gol Demiral. 

"Merih Demiral mencetak dua gol indah. Dia 
melompat dengan sangat baik untuk gol 
keduanya. Saya sangat senang mengambil 
tendangan sudut yang mengarah ke kepalanya. 
Saya sangat senang memberikan assist pertama 
saya, tetapi yang paling penting adalah 
kemenangan tim malam ini. Saya sangat senang 
bisa berkontribusi pada kemenangan ini," 
tuturnya. 

Pelatih Austria, Ralf Rangnick tentu saja 
kecewa laju timnya terhenti pada perempat final. 
la menyebut, timnya kalah dari Turki karena tidak 
dinaungi keberuntungan. "Kami tidak memiliki 
keberuntungan yang diperlukan dan saya yakin 
jika pertandingan dilanjutkan ke perpanjangan 
waktu kami akan menang," katanya. 

"Empat pertandingan yang kami mainkan 


BAGAN 8 BESAR 


sangat menghibur, termasuk hari ini. Sekarang 
kami harus menghadapinya dengan penuh 
semangat UEFA Nations League dan kualifikasi 
Piala Dunia. Saya tidak percaya kami akan pu- 
lang hari ini, kami pikir kami akan melanjutkan 
perjalanan kami," ujarnya. 


Bentrok empat juara 


Selain Belanda (1988), ada empat tim juara 
Piala Eropa lain yang masih bertahan di perem- 
pat final. Namun, keempat tim itu harus lang- 
sung bentrok di fase ini. Spanyol (juara 1964, 
2008 dan 2012) akan menantang tuan rumah 
Jerman (1972, 1980, 1996) di Stadion Mer- 
cedes-Benz Arena Stutgart, Jumat (5/7/2023), 
pukul 23.00. Portugal (2016) bertemu Prancis 
(1984, 2000) di Volkparkstadion Hamburg, 
Sabtu (6/7/2024), pukul 2.00. 

Menghadapi Jerman, Spanyol tampak percaya 
diri. Namun, penyerang La Furia Roja, Penyerang 
Spanyol Mikel Oyarzabal menyebutkan, timnya 
harus mengerahkan seluruh kemampuan terbaik 
untuk menumbangkan tuan rumah. 

"Kami harus mempersiapkan segalanya meng- 
hadapi Jerman. Mereka tim hebat, laga nanti 
akan berjalan sulit. Namun, kami memiliki rasa 
percaya diri. Kami tenang, kami tahu kemam- 
puan kami. Bagi saya, kami adalah tim terbaik 
yang ada di turnamen ini dan kami memiliki para 
pemain terbaik," jelas Oyarzabal seperti dikutip 
Deutsche Presse-Agentur. 

Spanyol didukung oleh catatan pertemuan. 
Sejak 2018, Jerman belum pernah menang atas 
Spanyol. Dari empat pertemuan hasilnya 3 kali 
imbang dan sekali kalah. Kemenangan terakhir 
Jerman atas Spanyol terjadi pada November 
2014 silam saat menang 1-0 dalam pertanding- 
an uji coba. 

Partai perempat final lain yang tidak kalah 
sengitnya akan mempertemukan Inggris vs 
Swiss di Stadion Esprit Arena, Sabtu 
(6/7/2024).# 4 


s 


GERMANY 


BANDUNG, (PR).- 
Persib mendatangkan pemain baru asal Kroasia 


Mateo Kocijan untuk menempati posisi bek tengah 


menggantikan posisi Alberto Rodriguez Martin, 
yang memilih hijrah Liga Super India. 


Selain itu, Maung Bandung juga mengontrak Igor Tolic 
sebagai asisten pelatih menggantikan Goran Paulic. 


Kocijan dikontrak Persib selama satu 
musim. Pemain kelahiran Koprivnica, 
27 Maret 1995 itu diharapkan bisa mem- 
berikan kontribusi maksimal bagi Persib 
pada Liga 1 musim 2024-2025 dan AFC 
Champions League Two. 

Interim Director of Sports PT Persib 
Bandung Bermartabat Adhitia Putra He- 
rawan mengatakan, Kocijan merupakan 
hasil evaluasi dan rekomendasi Pelatih 
Bojan Hodak yang membutuhkan tam- 
bahan pemain di lini pertahanan. 

"Pelatih membutuhkan tambahan pe- 
main untuk memperkuat lini pertahan- 
an. Pilihan dan rekomendasi yang di- 
sampaikan pelatih adalah Mateo Koci- 
jan," kata Adhita, Rabu (3/7/2024). 

Pertimbangan lain yang disampaikan 
Bojan, selain sebagai bek tengah, Koci- 
jan juga terbiasa dimainkan sebagai ge- 
landang bertahan. Dengan begitu, dia 
bisa bermain lebih fleksibel. 

Sebelum bergabung dengan Persib, 
Kocijan tercatat sebagai pemain klub 
Superliga Albania, FK Partizani pada 
musim 2023-2024. Klub lain yang per- 
nah dibelanya di Kroasia antara lain 
Slaven Belupo Koprivnica dan NK Borac 
Imbriovec. 

Adhit berharap, Kocijan bisa mem- 
berikan kontribusi besar bagi Persib pa- 
da Liga 1 2024-2025. Sebab, pada mu- 
sim ini Pangeran Biru punya tugas berat 
untuk mempertahankan gelar juara Li- 
ga 1 musim 2023-2024. 

Mengenai hengkangnya Alberto Rod- 
riguez, Adhit mengatakan, pemain ber- 


usia 31 tahun tersebut sebenarnya ma- 
suk komposisi pemain Persib musim 
ini. Hanya, dia memiliki pilihan lain. 
Pemain kelahiran Las Palmas de Gran 
Canaria itu memilih hijrah ke klub lain. 
"Kebersamaan singkat yang benar-be- 
nar sangat berkesan. Terima kasih atas 
kontribusi besarnya memperkokoh lini 
pertahanan Persib hingga bisa menjadi 
juara pada musim lalu," kata Adhit. 
Rodriguez didatangkan ke Persib pa- 
da awal Liga 1 2023-2024. Ia diproyek- 
sikan memperkuat lini pertahanan ber- 
sama Nick Kuipers, Achmad Jufriyanto, 
Victor Igbonefo dan Kakang Rudianto. 
Sempat menjalani masa adaptasi, 
Rodriguez benar-benar menjadi andal- 
an lini pertahanan Persib. Rodriguez 
tampil dalam 33 laga, termasuk empat 
laga pada babak championships series. 


Asisten pelatih baru 
Persib juga mendatangkan asisten pe- 


Persib Kontrak Kocijan 


Gantikan Alberto di Lini Pertahanan 


DENI ARMANSYAH/KONTRIBUTOR "PR" 
PEMAIN Persib menjalani sesi latihan di Stadion SPORT Jabar Arcamanik, 
Jalan Pacuan Kuda, Kota Bandung, Selasa (2/7/2024)." 


latih baru. Sebelumnya, asisten pelatih 
dipegang Goran Paulic yang juga me- 
nangani posisi striker seperti Ciro Alves 
dan David Da Silva. Namun, Goran me- 
milih untuk mundur. 

Adhit mengatakan, dia mewakili ma- 
najemen menyampaikan apresiasi dan 
terima kasih atas dedikasi Paulic. Kerja 
kerasnya membantu pelatih kepala 
membangun kekuatan tim dinilai dan 
berkontribusi besar dalam mengantar- 
kan Persib hingga bisa menjadi juara. 

Manajemen Persib bergerak cepat 
mencari pengganti Paulic dengan men- 
datangkan Igor Tolic sebagai asisten pe- 
latih baru sesuai dengan apa yang telah 
direkomendasikan Bojan Hodak. 

Tolic merupakan mantan pemain 
MPPJ Selangor (2008) dan pensiun 
bersama HASK Zagreb pada 2013. So- 
sok kelahiran Gradacac, Kroasia, 25 
September 1977 itu merintis karier se- 
bagai pelatih. (Irfan Subhan)” 


